LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN HOT SPOT. h54 


Beberapa tanya-jawah yang sering diajukan 
seputar dunia Linux. h34 


Oracle 9i 
Penjelasan langkah-langkah instalasi Oracle 9i 
Doom 31.1.1286 pada sistem Red Hat 9. h50 
Demo game populer. : Browser di Linux 
Firefox, Mozilla, Opera, Kongueror, dan lain-lain. 
ezOuake 1.2 Manakah yang yang terbaik? h26. 
Permainan first person | 
shooter menarik. BlankOn 
| MYITI Satu lagi distro Linux buatan dalam negeri. 
Thunderbird 1.0 Apa saja yang ditawarkan oleh distro berlogo topi 
Mail client baru, lebih tradisional khas Jawa ini? h20 
mudah plus aman. : 
Tutorial 
P 1 #TO Konfigurasi Transparent Proxy. h60 
Firefox 1.0 | y Benchmarking dengan Bonnie. H66 
Browser ampuh B7 | Memahami /etc/sysconfig. h70 


penangkal spyware. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Pekerja Linux dan FOSS 


inux dan Free & Open Source Software 
Ls atau Perangkat Lunak Bebas dan 

Terbuka telah terbukti dapat dijadikan 
sarana dalam berbagai kegiatan hidup manusia. 
Selama empat tahun, InfoLINUX telah menyaji- 
kan laporan kegiatan bisnis, pemerintahan, pen- 
didikan, perorangan, dan lembaga swadaya ma- 
syarakat, yang berkaitan dengan Linux dan FOSS. 
Pelaku kehidupan dunia teknologi informasi ini 
juga beragam posisinya, mulai dari pengguna, 
pembuat program, penyedia jasa pendukung, 
penyelenggara pelatihan, dan sebagainya. 

Dalam rubrik Bisnis edisi ini, kami me- 
nampilkan salah satu perusahaan di Indonesia 
yang menyediakan jasa pengembangan program 
berbasis Linux dan FOSS. CD edisi ini juga berisi 
FOSS dan salah satunya adalah kandidat rilis dis- 
tro BlankOn Linux yang dikembangakan para 
pengguna Linux di Indonesia. 

Lalu timbul pertanyaan, mengapa orang mau 
membuat program atau bekerja untuk FOSS? 
Bagaimana mendapatkan uang dengan program 
yang bebas dan terbuka kodenya? Meskipun ti- 
dak semua program di Linux itu bersifat free atau 
open source, dan itu sah-sah saja, namun banyak 
alasan mengapa orang membuat program den- 
gan lisensi free atau open source. Banyak alasan, 
mengapa bekerja untuk FOSS. 


BU 


Salah satu alasan utama, pekerja FOSS ber- 
harap orang lain mempelajari program atau ha- 
sil karyanya, lalu memberikan masukan untuk 
perbaikan atau mengembangkan lebih lanjut, 
dan seterusnya, sehingga akhirnya menjadi karya 
yang mendekati sempurna. Contoh-contoh 
karya besar itu adalah kernel Linux, server web 
Apache, server DNS Bind, server e-mail Postfix, 
desktop KDE dan GNOME, Open0Office.org, 
serta dokumen dan fasilitas yang melengkap- 
inya, dan lain-lain. 

Alasan kedua, pekerja FOSS dapat banyak 
belajar dengan orang lain, sehingga keahliannya 
meningkat dan secara otomatis akan mening- 
kat pula pengakuan yang diberikan masyarakat 
kepadanya. Senada dengan alasan pertama dan 
kedua di atas, banyak pula pekerja FOSS karena 
profesinya, atau dibayar karena bekerja di pe- 
rusahaan pengembang FOSS seperti Red Hat, 
SUSE, dan Mandrake. 

Alasan lainnya bersifat pribadi dan sangat 
kuat prinsipnya karena tidak mengaitkan den- 
gan bisnis atau uang secara langsung. Ada peker- 
ja atau relawan FOSS yang merasa senang karena 
dapat membantu orang lain. Dan terakhir ini 
bisa disebut idealis, yaitu ada pekerja FOSS yang 
memiliki keyakinan bahwa semua program dan 
dokumen akan bersifat bebas dan terbuka. 4 


www.infolinux.web.id 


RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


:LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www.infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 


INFOLINUX 02/2005 3 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


InfoLINUX 02/2005 


Indeks 


50 


Dari Redaksi 3 
Indeks 4 


Berita dan Profil 


Firefox Semakin Berjaya 6 
EU Menekan Monopoli Microsoft 7 
Linux Bertahan Lebih Lama Terhadap Serangan 7 
Profil: Bambang “Beast” Budiharto, 7 


Sysadmin Penggemar Fedora 

HP-JBoss Kerjasama Dalam Aplikasi Server 8 
Eropa Membentuk Konsorsium Open Source 8 
Pengguna SUSE Linux Dapat Perlindungan Hukum 9 


Mandrakesoft Selamat Dari Kekelaman 9 
Profil: Rumy “cbug” SS Taulu, Hacker 9 
dari Manado 

Opini 

I Made Wiryana: 10 
Kenanganku tentang Banda Aceh 

Michael S. Sunggiardi: 11 
Linux sebagai Dasar OS 

Surat Pembaca 14 
Pengantar Ulasan 16 
Ulasan Hardware 

MSI RX600PRO 17 
HIS ATI RADEON X700PRO 17 
ECS PF4 Extreme 18 


4 INFOLINUX 02/2005 


INFO 


Pertanyaan Yah? 
Seplutal Iin 


/ 


MSI 915G Combo 
Nexus N600B 
Prolink PRO 600P 


Ulasan Distro 
Gentoo 2004.3 
BlankOn RC 2 


Ulasan Software 
Antiword 0.35 
Sox 12.17.4 


Ulasan Game 
Pysol 4.82 
Sguaroid 


Ulasan Buku 

Point & Click Linux! 

Linux iptables Pocket Reference 
Membangun Database Berbasis OpenOffice 
& MySAL 


Pengantar Adu Software 
Adu Software 


Kongueror 
Firefox 
Mozilla 
Opera 
Epiphany 
Amaya 


www.infolinux.web.id 


LIN 


18 
19 
19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


25 
25 
25 


26 


27 
27 
28 
28 
29 
29 


Software Pilihan 
Info CD 


Bisnis 
Membuat Program dengan C--- dan AT 


Komunitas 


Apa Sih Sebenarnya... 
DEVFS? 


Klinik 


Tutorial 

Instalasi Oracle 9i pada Red Hat 9 (1) 
Zero Configuration Networking (1) 
Konfigurasi Transparent Proxy 

ATutor, CMS untuk Online Learning 
Disk Benchmarking dan penggunaan 
Bonnie---- 

Lebih lanjut dengan fungsi lookup Calc 
Memahami /etc/sysconfig 

Tips menggunakan Mplayer 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 


42 


44 


45 
48 
50 
54 
60 
62 
66 
68 
70 
74 
78 
80 


82 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


6 


MKernel Linux 2.6.10 dirilis bertepatan 
dengan hari raya Natal. Perubahan yang 
terjadi antara lain pada Wireless Exten- 
sion, serta beberapa driver device. 


MKnoppix 3.7, sebuah Linux Live CD yang 
dapat langsung dinikmati dengan melaku- 
kan boot langsung dari CD tanpa harus 
melakukan instalasi ke harddisk, sehingga 
tidak akan mempengaruhi sistem yang 
sudah terinstalasi di harddisk. Pada Knop- 
pix 3.7 menyediakan kepada penggunanya 
opsi untuk booting dengan kernel 2.4.27 
atau 2.6.9, dengan KDE 3.3.1 sebagai 
desktop manager. Setelah versi 3.6, Knop- 
pix telah dilengkapi dengan tambahan Ter- 
minal Services FreeNX, sebuah NX Termi- 
nal Services gratis dari NoMachines. File 
image iso berukuran sekitar 700MB dapat 
diperoleh dari berbagai server (http:// 
www.knopper.net/knoppix-mirrors/). 
Sedangkan versi Gamernya sendiri telah 
dipublikasi beberapa hari sebelumnya. 


MFiash, sebuah produk dari Macromedia, 
sedang membuat sebuah splash dalam 
pasar device, kata seorang engineering 
service firm deputized Macromedia untuk 
menjual kembali teknologi Flash embedd- 
ed kepada lisensi yang /ow-volume. Vi- 
bren mengatakan Flash hadir untuk POS 
(point-of-sales/service) terminal-terminal, 
personal organizer, pengganti PC, device- 
device hiburan airline berlayar kecil, seku- 
riti terminal-terminal perdagangan secara 
real-time, digital Signs, dan lain-lain. 


mPython merilis versi terbarunya yang 
akan lebih cepat dan membantu untuk 
mempermudah tugas-tugas sistem ad- 
ministrasi. Versi terbaru ini sudah mema- 
sukkan modul baru yang membolehkan 
sistem administrator untuk menggunakan 
program-program kecil Python bukannya 
Skrip-skrip shell, kata Michael McLay, 
seorang konsultan yang ahli Python untuk 
Pusat Open Source dan Pemerintahan yang 
nonprofit. Skrip-skrip shell, ditulis untuk 
mengeksekusi tugas-tugas rutin sistem 
administrasi, memiliki sekuriti yang lebih 
rentan dan mengeluarkan feedback error 
yang kurang, sehingga banyak yang tidak 
diketahui. 


INFOLINUX 02/2005 


Firefox Semakin Berjaya 


emenjak kemunculannya pertama kali 
S tahun lalu, browser Firefox terlihat se- 

makin berjaya. Bahkan, sebuah iklan 
dua halaman dalam koran The New York 
Times pertengahan bulan Desember 2004 
dibiayai oleh para penggemar dari browser 
Firefox buatan Mozilla dan mengakibatkan 
semakin banyak jumlah download Firefox, 
menurut seorang pekerja Mozilla dalam se- 
buah blog online. 

Iklan tersebut untuk merayakan pelun- 
curan Firefox 1.0 pada bulan November 
2004, sebagai browser yang telah menge- 
cilkan dominasi Internet Explorer buatan 
Microsoft. Iklan tersebut memperlihatkan 
ribuan nama-nama orang yang berkontri- 
busi pada kampanye pengumpulan dana 
Yayasan Mozilla. 

“Walaupun sebenarnya tidak mudah 
untuk melihat dampak langsung dari satu 
jenis iklan saja (atau sumber pers populer 
manapun), namun tidak diragukan bahwa 
kami melihat kenaikan jumlah download 
yang pesat sejak iklan tersebut muncul,“ 
demikian kata Asa Dotzler, staf anggota dari 
Motzilla.org. 

Selain itu, Mozilla juga meluncurkan 
Thunderbird 1.0 pada 7 Desember 2004 lalu, 
sebuah aplikasi e-mail client yang dileng- 
kapi junk mail control yang melaporkan ke- 
biasaan e-mail yang diterima pengguna un- 
tuk menghentikan spam lebih efektif. Kepala 


www.infolinux.web.id 


teknisi Scott MacGregor mengatakan bahwa 
Thunderbird hadir dengan pertahanan ter- 
hadap dua permasalahan e-mail yang paling 
umum, yaitu spam dan virus. Thunderbird 
ini dapat dijalankan pada sistem Linux, 
Windows, dan Mac. Pasangan Firefox dan 
Thunderbird ini akan diharapkan mening- 
katkan kejayaan open source di dunia. 

Walaupun pengaruh iklan Firefox mem- 
pengaruhi orang-orang untuk mendown- 
load Firefox, pada sebuah laporan dari 
sebuah perusahaan Web-advertising dari 
Jerman, Adtech AG, melaporkan bahwa 
ternyata para pengguna Firefox melakukan 
klik pada iklan-iklan di situs-situs web se- 
banyak empat hingga lima kali lebih jarang 
dibandingkan dengan para pengguna Inter- 
net Explorer. 

Laporan ini berdasarkan analisis dari 
1000 situs dan kebiasaan para pengguna 
yang dilengkapi dengan berbagai macam 
browser dalam melakukan klik pada iklan- 
iklan di situs-situs web. Perusahaan yang 
berbasis di Frankfurt ini melaporkan bahwa 
hanya 0,11 persen dari pengguna Firefox 
yang melakukan klik pada iklan, sedangkan 
pengguna Internet Explorer melakukan klik 
dengan rate antara 0,44 persen (IE 6) hingga 
0,53 persen (IE 5.5). 

Sejauh ini, Mozilla mengklain bahwa 
lebih dari 12 juta kopi Firefox yang sudah 
didownload. Aa 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


EU Menekan Monopoli 


Microsoft 


Oo Vesterdorf, presiden European Court 

dari First Instance, mengatakan bahwa 
Microsoft harus menyetujui denda penalti 
yang diputuskan oleh Komisi Eropa di bu- 
lan Maret lalu. 

Komisi memutuskan di bulan Ma- 
ret bahwa software raksasa menggunakan 
monopolinya dalam sistem operasi un- 
tuk memanipulasi pasar media player dan 
sistem operasi server work group. Keputusan 
tersebut memerintahkan Microsoft untuk 
menawarkan versi Windows yang tidak 
dilengkapi dengan bundel Media Player dan 
lebih membagi detail teknis dengan perusa- 
haan rivalnya agar program-program dari 
perusahaan-perusahaan tersebut dapat ber- 
jalan lebih baik pada jaringan-jaringan yang 
dijalankan dengan software server Microsoft 
— perintah ini akan mulai berpengaruh pada 
akhir Desember 2004 lalu. 


Para analis memperkirakan bahwa dam- 


pak keputusan tersebut tidak mempenga- 
ruhi finansial perusahaan tidak akan besar. 
Microsoft telah melakukan penghitungan 
denda tersebut dengan penerimaan perusa- 
haan secara caturwulan, demikian kata Matt 
Rosoff, seorang analis Microsoft. 

Walaupun pengadilan memaksa Mi- 
crosoft untuk mengeluarkan “Windows 
lite” tanpa dilengkapi Media Player pada 
pemasarannya, Rosoff mengatakan, “Saya 
tidak melihat banyak pelanggan yang meng- 
inginkan PC tanpa Media Player.” 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Linux Bertahan Lebih Lama 
Terhadap Serangan 


ata dari lusinan jaringan menunjuk- 
kan bahwa rata-rata sistem Linux 
mampu bertahan selama tiga bulan sebelum 
akhirnya berhasil ditembus, sebuah pening- 
katan yang signifikan dari life span selama 
72 jam dari sistem Linux di tahun 2001. 
Sedangkan sistem Windows yang belum di 
patch terus dapat ditembus semakin cepat, 
bahkan kadang-kadang dalam satuan menit, 
demikian laporan dari Honeynet Project. 
Hasil tersebut kemungkinan dikarena- 
kan oleh dua trend, demikian kata Lance 
Spitzner, presiden Honeynet, yang mengem- 
bangkan software untuk membuka sistem 
komputer sebagai umpan untuk para pe- 
nyerang online. Instalasi default dari sistem 
Linux terbaru jauh lebih aman dibanding 
versi-versi sebelumnya dari sistem operasi 
open source ini, kata Lance. Dan kedua, para 
penyerang kelihatannya lebih berkosen- 


trasi untuk menyerang 

sistem Windows dari- 

pada sistem Linux, 

dan berusaha un- 

tuk membuat para 

desktop 

terlihat bodoh, yang mana sebagian besar 


pengguna 


menggunakan Windows. 

Karena, setiap sistem Windows yang ter- 
tembus ketika pelatihan, ternyata ditembus 
oleh sebuah worm. 

Meskipun demikian, Spitzner menekank- 
an bahwa Honeynet Project tidak memiliki 
sistem Windows yang cukup digunakan un- 
tuk menawarkan data yang berarti menge- 
nai sistem sekuritinya. 

Linux versi terbaru yang memiliki bug- 
bug yang semakin jauh berkurang juga di- 
nyatakan oleh sebuah mantan grup peneliti 
Stanford University. 0 


www.infolinux.web.id 


Bambang “Beast” 
Budiharto 
“Seharusnya negara kita 
lebih memilih Linux.” 


Sysadmin 
Penggemar 
Fedora 


MSystem administrator atau sysadmin 
merupakan orang yang banyak tahu pro- 
gram komputer yang digunakan peru- 
sahaannya. Salah seorang sysadmin itu 
adalah Bambang “Beast” Budiharto. Pria 
lajang yang bekerja di perusahaan manu- 
faktur ini menggunakan Linux sejak 1997. 
Distribusi pertama yang ia gunakan adalah 
Red Hat Linux 4.2, setelah itu baru Slack- 
ware 3.2. “Pertama kali saya mengompilasi 
kernel versi 2.0.7 di mesin 386DX, 33Mhz. 
Itu adalah pengalaman yang tak terlupa- 
kan,” ungkapnya. 

“Saat ini, semua aplikasi kritikal di pe- 
rusahaan saya telah menggunakan Linux, 
misalnya mail, web proxy, web server, file 
server dan RAS/VPN. Untuk mail system 
kami menggunakan postfix, courier-imap, 
sguirrelmail, maildrop, mailman, server an- 
tivirus (proprietary) dan openssl. Untuk file 
server kami menggunakan Samba dengan 
LDAP backend dan NTP untuk time server- 
nya. RAS/VPN menggunakan PopTop dan 
freeRadius. Sampai saat ini saya cukup 
bahagia bersama Red Hat dan secara per- 
sonal saya adalah penggemar Fedora,” 
ujarnya. 

Beast memilih Linux karena free, aman 
dari virus dan spyware, relatif banyak didu- 
kung vendor besar, lebih banyak aplikasi, 
dan komunitasnya lebih besar dibandingkan 
free OS lainnya. “Saya pikir sudah seharus- 
nya Indonesia, yang notabene pendapatan 
perkapita-nya rendah, memakai Linux lebih 
banyak daripada negara lain yang kaya. 
Sayang sekali, pemerintah kita belum aware 
akan hal ini. Jika saja pemerintah kita ber- 
tindak lebih tegas terhadap pembajakan, 
niscaya gerakan open source di negeri ini 
akan mengalami kemajuan yang cukup sig- 
nifikan,” jelas Beast penuh semangat. 


INFOLINUX 02/2005 7 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


8 


MGentoo, sebuah distro Linux buat desk- 
top dan server yang populer, yang kom- 
ponen sistem intinya terdistribusi secara 
architecture-specific, native binaries, de- 
ngan semua paket software non-essential 
dikompilasi dari source, menggunakan 
sistem “portage” mirip dengan sistem 
“ports” dalam FreeBSD. Saat ini sudah 
terdapat proyek untuk membuat versi em- 
bedded dari Gentoo Linux telah mencapai 
rilis awal pada x86, MIPS, PPC, dan ARM. 
Rilis ini sudah termasuk binary sistem inti 
native, cross-paltform toolchain, dan un- 
tuk x86, sebuah opsi hardened toolchain. 
Proyek berusia satu tahun ini memerlukan 
developer untuk membantu menambah- 
kan cross-compile awareness untuk paket 
source. 


MAdidas, sebuah manufaktur barang-ba- 
rang olah raga terdepan melakukan per- 
gantian ke Linux setelah melihat keperlu- 
an untuk melakukan konsolidasi platform 
diantara banyak divisi di dalamnya. 


MNTT DoCoMo, sebuah perusahaan ope- 
rator nirkabel dari Jepang mengumumkan 
bahwa telah berinvestasi dalam Monta- 
Vista Software vendor Linux dari Amerika 
Serikat. NTT DoCoMo menyatakan Linux 
sebagai platform untuk device-device 
mobile. 


MAfribiz, sebuah perusahaan pelatihan 
Linux dari Afrika Selatan sedang menye- 
barkan usaha untuk memiliki lebih dari 
200 pelamar untuk mengikuti ujian di 
LPI (Linux Professional Institute) selama 
sehari pada tahun ini. Kin Le Roux dari 
Afribiz mengatakan bahwa negara yang 
menyelenggarakan kegiatan seperti ini 
baru Cina yang dilakukan awal tahun lalu. 
"Tentunya kami ingin melakukan lebih 
dari yang dilakukan Cina," demikian kata 
Kin Le Roux. 


MIBM dan Red Hat Inc. awal Desember 
lalu mengatakan bahwa mereka akan 
bekerja sama dalam membantu para 
vendor software independen untuk mem- 
peroleh sertifikat aplikasi pada software 
server Linux milik Red Hat pada hardware 
dan middleware milik IBM. 


INFOLINUX 02/2005 


HP-JBoss Kerjasama Dalam 


Aplikasi Server 


ewlett-Packard melakukan ekspansi 
| Pa dengan JBoss, pembuat J2EE 
JBoss Application Server yang populer dan 
open source. Langkah yang dilakukan HP 
adalah usaha untuk membalas pembelian 
Bluestone, sebuah aplikasi server yang du- 
lunya powerful dan HP pun akhirnya tidak 
dapat menyertakannya. Pasangan HP-JBoss 
memiliki potensi, dengan mengawinkan se- 
buah perusahaan yang up-and-comer dalam 
aplikasi server dengan HP yang memiliki 
kekuatan dalam teknis dan pemasaran. 
Partnership ini akan memberikan kesem- 
patan bagi HP untuk bersaing dengan IBM, 
yang telah meningkatkan pemasukannya 
dengan mengkombinasikan produk Web- 
Sphere-nya dengan penawaran service pro- 
fessional yang terkenal. 
Jika partnership antara HP-JBoss dapat 
berjalan baik seperti yang diharapkan HP, 


Orientation in Objecta 


JBoss Application Server 


DI 


invent 


“Coding the future" 


yang tertinggal nantinya adalah partner 
aplikasi server HP saat ini, yaitu BEA Sys- 
tem. BEA sedang ditekan oleh JBoss dalam 
wilayah low end dan WebSphere dalam 
wilayah high end. 

Sedangkan untuk departemen IT, part- 
nership ini merupakan kabar baik. Jika 
menginginkan kefektifan biaya namun 
mendukung aplikasi server, the HP-JBoss 
combo patut untuk dilirik. Aa 


Eropa Membentuk 
Konsorsium Open Source 


 Tebaa koalisi dari sekitar 60 provider ser- 
vice open source dari Eropa pada awal 
Desember 2004 lalu bersatu untuk mem- 
bentuk organisasi yang disebut Open Source 
Consortium (OSC). 

Grup ini menyatakan tujuannya sebagai 
referensi independen untuk memberikan 
sebuah suara “bebas vendor propriarti” 
yang jelas kepada semua organisasi yang 
memikirkan untuk menggunakan alternatif 
software open source. 

“Gerakan open source semakin gencar 
hingga mendekati definisi bahwa gerakan 
ini berevolusi dari semangat yang menyala- 
nyala menjadi sebuah badan resmi alternatif 
yang kredibel,” demikian kata direktur ekse- 
kutif OSC Mark Taylor. 

Kebanyakan dari anggota-anggota grup 
ini bertempat tinggal di United Kingdom 
(UK) dan anggota-anggota baru yang akan 


www.infolinux.web.id 


kX Xx 
s se 
& & 


Kk Kk 
kak 


diterima hanya jika mayoritas dari pemasuk- 
an bisnisnya diperoleh dari produk-produk 
dan jasa open source. 

Stacey Ouandt, analis bisnis senior dan 
Open Source Practice Leader untuk Robert 
Frances Group, mengatakan pada sebuah 
media Linux bahwa OSC merupakan se- 
buah open-source intermediary yang tidak 
seperti organisasi manapun yang ada di 
Amerika Serikat. Aa 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Pengguna SUSE Linux Dapat 
Perlindungan Hukum 


ovell telah meluncurkan sebuah ske- 

ma indemnifikasi untuk melindungi 
pelanggan SUSE Linux Enterprise Server 
untuk melawan apa yang dinamakan “pe- 
nantang properti intelektual ke Linux”. 

Program Novell ini mengikuti pengumu- 
man yang sama dari Hewlett-Packard tahun 
lalu, tapi tidak terbatas pada klaim pelang- 
garan copyright dari The SCO Group. 

Untuk mendapatkan perlindungan ini, 
pelanggan harus menggunakan SUSE Linux 
Enterprise Server 8 dan setelah tanggal 12 
Januari, memperoleh upgrade proteksi dan 
sebuah dukungan teknis yang sesuai kon- 
trak Novell atau sebuah partner channel 
Novell atau SUSE Linux. 

Peluncuran program ini memiliki waktu 
yang bersamaan dengan penutupan akuisisi 
Novell terhadap SUSE Linux. SCO sebelum- 
nya diindikasikan akan melancarkan tuntu- 


Novel. 


tan melawan Novell/SUSE Linux ketika per- 
janjian telah selesai. 

Novell menyetujui bahwa kontroversi 
klaim properti intelektual dari SCO pada 
elemen inti dari kernel Linux telah mencip- 
takan dinding pelindung untuk adopsi en- 
terprise dari Linux. 

“Kasus SCO membuat pilihan para 
pelanggan akan teknologi menjadi ragu. Hal 
ini bukanlah rintangan berarti, tapi perma- 
salahan industri,” kata Steve Brown, direk- 
tur managing UK di Novell. 

Novell juga akan mengumumkan pro- 
gram jaminan bagi para enterprise peng- 
guna Linux yang memutuskan untuk ber- 
migrasi ke Novell SuSE Linux. 4 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Mandrakesoft Selamat 
Dari Kekelaman 


17 nga telah kembali mem- 
peroleh keuntungan dalam tahun 
fiskalnya yang berakhir 30 September lalu. 
Rumah Linux dari Prancis - yang meng- 
hasilkan distro Mandrakelinux yang ter- 
kenal dengan user-friendly - memperoleh 
$1,85 juta, atau 39 sen bagian pada penjual- 
an $6,88 juta. Padahal tahun sebelumnya, 
Mandrakesoft mengalami kerugian hingga 
$2,64 pada penjualan $5,18 juta. 

Bentuk pemasukan 49Yo tahun-diatas- 
tahun dalam tengah tahun kedua diband- 
ingkan pada peningkatan 2196 dalam tengah 
tahun pertamanya. 

Mandrakesoft mengatakan bahwa mar- 
gin gross telah menyentuh 4996 hingga $5,82 
juta, peningkatan sebagai proporsi dari pen- 
jualan dari 75Y0 hingga 85460 tahun-diatas- 
tahun. Hal tersebut menandakan kemajuan 
Mandrakesoft pada penjualan online, licens- 


ing dan subskripsi Mandrakelinux Users 


Club pada situs resminya. 

Hingga akhir September 2004, Man- 
drakesoft memiliki $3,45 juta dalam bentuk 
uang penyediaan bantalan untuk pertum- 
buhan berikutnya. Mandrakesoft bermak- 
sud untuk mengembangkan penawaran 
enterprise demikian juga dengan service pro- 
fessional baru. N 


www.infolinux.web.id 


Rumy “cbug” 

SS Taulu 
“Mendapat banyak 
kenalan karena Linux” 


Hacker dari 
Manado 


MBanyak anak dan remaja yang sudah 
mengenal komputer bercita-cita menjadi 
hacker. Itu juga yang menjadi salah satu ala- 
san Rumy SS Taulu alias cbug mulai belajar 
Linux beberapa tahun lalu. Saat ini, cbug 
bisa disebut telah menjadi hacker, dalam 
arti positif. Pekerjaannya adalah mempela- 
jari Linux dan program open source lainnya 
untuk bekerja sehari-hari. 

Aktivis KPLI Manado dan milis Linux In- 
donesia ini mengenal Linux sejak 1996. Ia 
telah mencoba berbagai jenis distro Linux, 
seperti Minilinux, Xdenu, Slackware, Red 
Hat, SuSE, TurboLinux, Mandrake, dan 
Knoppix. Distro yang sering digunakannya 
adalah Slackware. Sedangkan aplikasi yang 
dikuasainya antara lain bind DNS server, 
sendmail, apache, sguid, pine, mutt, mozil- 
la mail, vi, pico, iptables, gcc dan kawan- 
kawan untuk memrograman, dosemu, dan 
wine. 

Menurut cbug, sekarang semuanya mu- 
dah di Linux. “Jadi kalau ditanya, apa ke- 
mudahannya, susah saya jabarkan. Saya 
menggunakan Linux terutama untuk net- 
working, Internet, programming dan semua 
kebutuhan saya bisa dipenuhi Linux dengan 
baik,” jelas cbug lebih lanjut. 

Manfaat lain yang dirasakan cbug 
setelah menggeluti dunia Linux, ia jadi dike- 
nal di kalangan IT dan underground. “Jadi 
punya banyak kawan dari dunia IT, dan saya 
dapat banyak kerjaan lantaran Linux juga,” 
ungkapnya. Di Manado, cbug telah banyak 
menginstalasi Linux di warnet-warnet dan 
game center. Ia mengelola Nikit@ Cyber- 
cafe dan membuka wasantara.com. Alamat 
kantornya sama dengan alamat rumahnya, 
yaitu Tanjung Batu I No 66 Manado. Anda 
bisa menghubungi Rumy SS Taulu melalui 
email rumysst@yahoo.com. 


INFOLINUX 02/2005 9 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


I Made Wiryana 


melayang pada kenangan manis yang saya terima di Banda 
Aceh. Ketika liburan di bulan September - Oktober 2004, sa- 
ya sempat mengunjungi kota Banda Aceh. Saya mendapat undangan 


BP: alam yang melanda Aceh membuat pikiran saya 


dari Ketua Jurusan Matematika Universitas Syiahkuala, Dr. Hizir 
Sofyan. Awalnya saya agak ragu apakah saya berangkat ke sana atau 
tidak. Untungnya pemimpin redaksi InfoLINUX, Rusmanto, yang 
sebulan lalu telah diundang ke sana pula, meyakinkan saya bahwa 
tidak menjadi masalah kalau di kota Banda Aceh. Bila saja saya lebih 
percaya pada keraguan, mungkin saya tidak menerima pengalamam 
manis ini 

Berbekal 50 majalah InfoLINUX dan CD yang siap dibagikan, sa- 
ya berangkat dengan penerbangan Garuda paling pagi. Jam 3.00 pagi 
berangkat dari rumah karena penerbangan jam 6.30 via Medan. Tiba 
di Banda Aceh, saya dijemput oleh Dr. Hizir, dan Presiden Pemer- 
intah Mahasiswa. Unsyiah menggu- 
nakan istilah Pemerintah Mahasiswa 
(PEMA) alih-alih Senat Mahasiswa 
(atau BEM), dengan ketua yang diju- 
luki Presiden. Saya sempat mampir ke 
Istana kepresidenan (istilah ini bua- 
tan saya untuk menjuluki sekretariat 
PEMA). 

Siang itu saya berdiskusi dengan 
para mahasiswa, dan staf Unsyiah yang telah memanfaatkan Open 
Source. Ada di antara mahasiswa itu yang menggunakan untuk 
skripsinya, ada juga untuk penelitiannya. Misal, dari rekan jurusan 
Fisika menggunakan Linux dengan Ot sebagai GUI untuk perangkat 
monitor permukaan laut. Siang itu saya juga mampir ke markas KP- 
LI Banda Aceh yang merupakan dukungan dari Jurusan Matematika 
Unsyiah. Di markas KPLI Banda Aceh ada beberapa mahasiswa yang 
sedang asyik mengoprek Linux. Bahkan di kampus Unsyiah ini, ada 
satu kios yang menjual buku-buku tentang Linux. 

Selanjutnya saya berbincang-bincang dengan Purek III dan Pu- 
rek I. Ternyata Purek I Dr. Darni M. Daud MA, mendalami aspek 
non teknis dari TI dan juga sama-sama penggemar Neil Postman 
yang menulis buku Technopoly. Thesisnya termasuk thesis yang 
sering diacu dalam pembahasan dampak Internet di dunia pendidi- 
kan. Sepulang dari bertemu Purek I dan Purek III, saya ke jurusan 
Matematika dan bersama-sama dengan beberapa mahasiswa dan 


10  INFOLINUX 02/2005 


anggota KPLI Banda Aceh 
sudah lebih dari mampu 
untuk mendemokan insta- 
lasi dan penggunaan Linux 


Kenanganku tentang 
Banda Aceh 


staf Unsyiah mempersiapkan komputer yang akan digunakan untuk 
demo. Para anggota KPLI Banda Aceh membantu persiapan demo 
ini, sekaligus mengcopy koleksi CD Linux saya (terutama seperti 
Knoppix, Dynebolic, HackinLive dan sebagainya). Maklum band- 
width di Banda Aceh masih mahal. 

Keesokan harinya acara seminar pengenalan GNU/Linux dan 
Open Source, cukup banyak yang hadir, bisa dikatakan penuh. Saya 
disediakan waktu untuk berbicara cukup lama. Yang sangat berke- 
san bagi saya adalah walau ini acara seminar mahasiswa, tetapi ban- 
yak peserta dari non mahasiswa, misal para dosen (bahkan sampai 
Purek III, mendengarkan dan mengikuti demo hingga selesai). Juga 
ada beberapa peserta dari badan pemerintah setempat. Biasanya ke- 
tika saya ikut seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa, jarang 
sekali staf pengajar di universitas tersebut turut mendengarkan. Ber- 
beda sekali dengan situasi di Banda Aceh ini, semangat belajar rekan- 
rekan pengajar tampaknya juga tidak 
kalah dengan para mahasiwanya. 

Sayang sekali waktu untuk demo 
sangat terbatas. Saya hanya sempat 
mendemonstrasikan Mandrake, SuSE 
dan Knoppix. Mendemonstrasikan 
bahwa untuk mencoba GNU/Linux 
tak perlu memformat atau mempartisi 
hard disk. Waktu saya sangat sempit, 
karena saya harus mengejar pesawat ke Jakarta. Walau begitu saya 
tak begitu resah, karena teman-teman KPLI Aceh di waktu lain dapat 
melakukan demo. Yang penting, orang di Banda Aceh sudah menge- 
tahui pihak mana yang dapat dihubungi bila ingin belajar Linux. Ti- 
dak perlu saya datang hanya sekedar mendemokan bagaimana men- 
ginstal Linux, para mahasiswa Unsyiah anggota KPLI Banda Aceh 
sudah lebih dari mampu untuk mendemokan instalasi dan peng- 
gunaan Linux. Di sinilah kunci Open Source, memberdayakan (em- 
powering) SDM lokal. Keberadaan KPLI, dengan mahasiswa yang 
belajar menggunakan Linux merupakan SDM Open Source di masa 
mendatang, modal utama bila propinsi seperti Aceh ingin mengem- 
bangkan TI-nya. Desentralisasi pengembangan teknologi informasi 
dimulai dari keberadaan SDM TI lokal. Open Source dapat menjadi 
pemicu yang mengakselerasi proses tersebut. 

Saya selalu menunggu kabar dan berdoa mudah-mudahan rekan- 
rekan di sana dalam keadaan baik-baik di bawah lindungan-Nya.0 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Linux sebagai Dasar OS & 


aya ditelepon sahabat lama. Di ujung telpon sahabat saya 
S menceritakan bagaimana dia begitu terkesima setelah mengi- 

kuti seminar perkenalan operating system (OS) baru dari 
Apple, Mac OS X Tiger, yang konon ditetapkan sebagai The Best 
OS of The World, karena featurenya sudah melampaui Microsoft 
yang mengendus-endus dengan sistem yang diberi kode nama Long- 
horn. 

Saking penasarannya, saya pinjam PowerBook-nya, melongok 
sistem operasi yang sudah lama jalan, Mac OS X Panther, yang seb- 
etulnya sudah saya kenal sejak pertengahan tahun lalu. Mac OS X 
Panther itu dibawa dalam roadshow tentang keamanan jaringan 
komputer oleh salah satu “hacker” Indonesia, Jim Geovedy. Pada 
saat itu saya tidak sadar, kenapa Jim membawa Mac PowerBook, bu- 
kan produk Microsoft yang lebih populer dan harganya relatif lebih 
murah. 

Rupanya, secara de facto para hacker 
yang bulan Maret 2005 nanti akan berkum- 
pul di hotel Borobudur Jakarta, menggu- 
nakan Mac PowerBook sebagai mesin stan- 
darnya, karena di belakang sistem operasi 
Mac X ternyata ada BSD yang merupakan 
dasar sistem operasi Mac. Dan disepakati 
bersama, bahwa BSD yang banyak beredar di masyarakat, Free- 
BSD atau OpenBSD, merupakan sistem operasi yang paling tahan 
terhadap gangguan, karena dalam kurun waktu lima tahun hanya 
melakukan satu-dua kali patch dan update di sistemnya. 

Selama satu minggu saya kotak-katik mesin Mac yang berpe- 
nampilan menawan, dengan sistem operasi yang kecepatannya lu- 
mayan tinggi untuk ukuran prosessor yang hanya berkisar 1GHz 
saja. Belum selesai saya melakukan test bed PowerBooknya, saya di- 
sodori lagi dengan produk unggulan lain, iPOD Photo yang mampu 
melakukan browsing foto dengan kecepatan tinggi untuk display- 
nya. iPOD yang harganya wah, saat ini menjadi barang idaman 
banyak orang pencinta gadget. Apalagi dengan adanya kolaborasi 
Macintosh dengan artis dan perusahaan kelas dunia, sehingga iPOD 
dapat menjadi satu tren sendiri. 

Di luar dari keindahan dan kehebatan yang kita lihat, saya jadi 
terkesima bahwa BSD yang sudah dilupakan oleh banyak orang, 
mampu membuat satu produk unggulan dan dipakai oleh satu pe- 
rusahaan yang bergengsi. 


www.infolinux.web.id 


..banyak perangkat 
yang berdasar pada 
sistem yang terbuka... 


Michael S. Sunggiardi 


Kalau kita menonton film Pirates of Silicon Valley yang bercerita 
bagaimana Apple yang dikomandoi oleh Steve Job dan Steven Woz- 
niak “mengadaptasi” sistem operasi yang dibuat oleh Xerox, rupanya, 
perkembangannya malah semakin baik. Karena mereka sudah men- 
gambil keputusan yang terlihat dari hasilnya, mengadaptasi sistem 
operasi yang punya daya tahan tinggi, terutama dari serangan virus 
dan worm. Silakan gali informasi di http://www.kernelthread.com/ 
mac/oshistory/ tentang bagaimana sistem operasi Apple melakukan 
evolusi dari tahun 1975. 

Kalau melihat web sejarah Apple, sebetulnya mereka sudah 
berkali-kali bongkar pasang sistemnya. Bahkan sejak awal tahun 
sembilan puluhan, Apple juga bergandengan tangan bersama Mi- 
crosoft untuk beberapa proyeknya, hanya perjalanannya tidak 
semulus yang diharapkan. Keputusan menggunakan BSD memang 
merupakan yang terbaik untuk dapat mengantisipasi kemajuan 
teknologi saat ini. 

Linux yang juga diilhami oleh BSD dan 
bahkan ditengarai mencuri dari kode-kode 
BSD, memang memperlihatkan bahwa akh- 
irnya sistem operasi yang memudahkan kita 
bekerja tidak hanya di depan saja yang mu- 
dah dan murah, tetapi harus tahan banting 
dan didukung oleh sistem operasi dasar yang tahan terhadap berb- 
agai gangguan. 

Di masa depan, akan semakin banyak perangkat yang berdasar 
pada sistem yang terbuka, tidak usah bayar lisensi, dan tahan terha- 
dap gangguan. Dan perangkat-perangkat kelas dunia tersebut dibay- 
ang-bayangi oleh sistem operasi yang saat ini dianggap sebagai pesa- 
ing, Microsoft Windows, padahal mungkin saja pada tahun men- 
datang, Microsoft memutar rodanya dengan menggunakan BSD 
sebagai dasar dari sistem grafisnya. Sistem yang diawali dengan kata 
Open sudah banyak tersedia di Internet, tinggal kita menggali lebih 
dalam lagi dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 

Tulisan ini mungkin dianggap berbau promosi karena mengung- 
kapkan nama perusahaan, tetapi tujuan dari penulis adalah mem- 
bangkitkan semangat putra-putri terbaik Indonesia untuk berkiprah 
membuat dan membangun satu sistem yang nantinya akan menjadi 
satu standar atau bahkan dipakai oleh semua peranti yang ber- 
hubungan dengan Internet dan komputer. Semua itu hanya sejarah 
yang akan memperlihatkannya! Ta 


INFOLINUX 02/2005 II 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 


Kritik nih buat InfoLINUX! 

Sebagai seorang pemula, saya senang ada 

majalah yang menyuarakan open source. 
Saya mau kasih kritik nih, 

1. Tentang waktu penerbitan yang tidak 
konsisten. Kadang akhir bulan, kadang 
tengah bulan. mengapa ini terjadi? Saya 
sebagai pembaca merasa terganggu. 

2. Tentang penulisan artikel, sering kali 
saya menjumpai kalimat-kalimat yang 
ambigu dan tidak cocok ditulis di maja- 
lah ini, seperti kata mas Willy (komentar 
pada surat pembaca edisi desember), se- 
bagai contoh pada edisi 10/2004 judul- 
nya “HP Me-Linux-kan Produk...” kata 
“perusahaan HP ini menggunakan...”, 
Saya rasa masih ada banyak lagi kata- 
kata ambigu lainnya. Sepertinya penu- 
lisan artikel harus ditulis dengan benar 
dan baik serta jangan terlalu banyak kata 
“Luar Biasa dan Hebat”, kecuali jika ap- 
likasinya memang benar-benar hebat. 

Muhamad Zaki Riyanto — via e-mail 


Terima kasih. Langsung saja: 

1. Sebenarnya InfoLINUX terbit teratur, 
yaitu setiap akhir bulan. Kalaupun ter- 
tunda, biasanya tidak lebih dari satu 
minggu, penyebab tertunda misalnya 
karena kerusakan mesin cetak. Tapi, 
kalau majalah sampai ke daerah sangat 
terlambat, kemungkinan karena ma- 
salah distribusi. Kami akan terus mem- 
perbaiki sistem distribusi agar tidak 
terlambat sampai tujuan. 

2. Mengenai penulisan artikel, akan terus 
kami perbaiki. Maaf jika pada penu- 
lisannya terjadi kesalahan dan tidak 
sesuai dengan yang Anda sebut “benar 
dan baik”. Mudah-mudahan untuk 
kedepannya bisa lebih bebar dan baik. 


Terima kasih atas kritik dan sarannya 
yang baik ini. 


Perhatikan dong bonus (Dnya! 

Redaksi yg terhormat, 

1. Saya baru membeli InfoLINUX edisi De- 
sember 2004 beserta CDnya. Pada waktu 


14  INFOLINUX 02/2005 


membuka CDnya, fisiknya sudah dalam 
keadaan tidak mulus lagi, kedua CD ter- 
dapat banyak bintik-bintik putih yang 
kalau diraba terasa agak kasar. Kemung- 
kinan, InfoLINUX salah menghandel 
CD pada waktu dimasukan ke kantung 
plastiknya dan digabung ke Majalah. 

Ini bukan yg pertama kali saya dapatkan 
CD InfoLINUX yg tidak “mulus”. Mung- 
kin perlu ada usaha khusus pengepakan 
CD yg lebih safe. Kedua CD bisa diboot, 
tapi saya tidak tahu apakah data2 yg lain 
ada masalah atau tidak. 

2. Di halaman 20 ada pembahasan me- 
ngenai ulasan distro SimplyMepis dan 
PCLinuxOS 7. SimplyMepis bisa saya 
boot dan jalankan. Bagaimana dengan 
PCLinuxOS nya? Ada di CD yg mana? 
Karena kalau saya boot dari CD kedua, 
masuknya ke Damn Small Linux? 


Eurojkt — via e-mail 


Bung Eurojkt yang terhormat. Langsung 

saja: 

1. Terima kasih atas informasi ini, kami 
akan teruskan ke percetakan. Mu- 
dah-mudahan untuk kedepannya bisa 
lebih baik lagi. Dan apabila Anda ingin 
mengganti CD Anda dengan yang lebih 
baik, Anda bisa mengirimkannya ke Re- 
daksi. 

2. Bonus CD InfoLINUX edisi Desember 
2004 hanya 2 buah, yaitu distro Sim- 
plyMepis dan kumpulan paket yang 
dilengkapi dengan distro Damn Small 
Linux. PClinuxOS tidak kami sertakan 
sebagai bonus CD, karena kalau 3 CD 
harga majalah akan naik lagi. 


Ditunggu saran-saran selanjutnya! 


Driver Epson L0-2180 dong! 

Hi, InfoLINUX yang oke! 

Ada beberapa pertanyaan dari saya yang 

mungkin sudah pernah diajukan. 

1. Distro Linux yang mendukung printer 
Epson LO-2180? Atau adakah drivernya? 
Saya sudah mencoba beberapa Distro 
Mandrake 9.1-10.0, Fedora Core 2, serta 


www.infolinux.web.id 


Knoppix 3.6, namun belum mendu- 

kung printer saya. Maklum saya jarang 

Googling apalagi ikut Milis. Mohon agar 

diinformasikan. 

2. Saran nih: 

@ Walaupun ada Index CD di dalam 
majalah, bagaimana jika dibuatkan 
Sampul CD dari Index tersebut. Oke 
lho! Biar mudah cari program yang 
ada di CD bonus InfoLINUX edisi 
tertentu. 

@ Bisakah pesan software di InfoLI- 
NUX? Karena, kalo download via 
DialUp akan memakan waktu yang 
lama. Contohnya, saya minta agar 
Netscape dimasukan pada bonus CD 
InfoLINUX edisi berikutnya, yang 
pasti Lisensi GPL. 

3. Bonus CD InfoLINUX distro Linux Suse 
9.1 Evaluation saya rusak! Banyak error! 
Bagaimana dong? 

4. Kapan InfoLINUX menyertakan Doom3? 


Maaf jika pertanyaan saya ini salah ma- 
suk wacana Surat Pembaca atau Klinik. 


Aboel Darus — via e-mail 


Hi juga buat Anda! 

Jawaban untuk pertanyaan Anda: 

1. Driver untuk printer ini dapat Anda 
peroleh di situs http://linuxprinting. 
org. 

3. Terima kasih untuk saran-sarannya, 
mengenai sampul CD belum dapat ka- 
mi realisasikan saat ini, sedangkan un- 
tuk memesan software, untuk saat ini 
belum dapat kami penuhi. Tunggu saja 
di masa-masa mendatang. 

4. Jika CD Anda rusak, Anda dapat me- 
ngirimkan CD tersebut ke alamatredak- 
si InfoLINUX, agar dapat kami ganti 
dengan CD berkondisi baik. 

5. Doom3? Anda bisa temui pada CD edisi 
kali ini. 


Terima kasih atas masukan-masukan 
dari Bung Aboel. Semoga ini menjadi pem- 
belajaran bagi kami dan perbaikan untuk 
kedepannya. 


PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


E. Wiryadi Salim 


INDEKS 


Hardware 
Video Card 

MSI RX600PRO 
Video Card 

HIS ATI RADEON X700PRO 
Motherboard 

ECS PF4 Extreme 
Motherboard 

MSI 915G Combo 
UPS 

Nexus N600B 

UPS 

Prolink PRO 600PO 


Distro 
Gentoo 2004.3 
BlankOn RC 2 


Software 
Antiword 0.35 
Sox 12.17.4 


Game 
Pysol 4.82 
Sguaroid 


Buku 

Point & Click Linux! 

Linux iptables Pocket Reference 
Membangun Database Berbasis 
Open0ffice & MySAL 


16  INFOLINUX 02/2005 


17 


17 


18 


18 


19 


19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


25 
25 
25 


Menginstalasi Driver 
Video Card dari ATI 


aat ini ada dua raksasa vendor GPU 
Gio card yaitu, ATI dan nVidia. 

Keduanya berlomba-lomba memberi- 
kan produk terbaiknya demi menunjukkan 
siapa yang terbaik. Untuk memanfaatkan fi- 
tur-fitur dari video card tentu membutuhkan 
driver. Dan kedua vendor ini juga telah me- 
nyediakan driver resmi khusus untuk ling- 
kungan Linux. Hanya saja proses instalasi 
driver resmi dari ATI tidak semudah driver 
dari nVidia. Jika driver nVidia kita tinggal 
mengeksekusi paket file secara langsung, 
kemudian mengedit file XF86Config-4 atau 
xorg.conf, sedangkan driver ATI sendiri kita 
diharuskan melakukan konfigurasi driver 
yang sedemikian panjang. 

Paket driver ATI resmi berupa rpm se- 
hingga untuk distro yang tidak mengguna- 
kan paket rpm seperti Debian, maka harus 
mengkonversi driver tersebut dengan pro- 
gram alien untuk menjadi paket deb, yaitu: 
# alien -d fg1lrx-4.i.0O- 
X.y.z.1386.rpm 


Ketika menginstalasi driver ATI resmi, 
gunakan opsi --force untuk menghindari 
pesan masalah dengan paket lain, yaitu: 
Untuk RPM: 

# rpm -Uvh --force fg1lrx-4.i.9- 
X.y.z.1386.rpm 


Untuk Debian: 
# dpkg --force-overwrite -i 
fg1rx-4.1.9-x.y.z.i386.deb 


Setelah instalasi, untuk melakukan kon- 
figurasi driver, Anda tinggal menjalankan 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” 


www.infolinux.web.id 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready, 
sus PC dan notebook. Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua peti 
heral standar seperti sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya 
mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux 
Ready” adalah Knoppix 3.4, Mandrakelinux 10.0, Red Hat 9, Fedora Core 2, dan SUSE LINUX 9.1.—Red. 


sebuah tool yang telah disediakan oleh ATI 
melalui konsol: 
# fglrxconfig 


Pada tool tersebut, Anda akan ditanya- 
kan mengenai opsi-opsi yang diinginkan. 
Pada kebanyakan opsi, Anda bisa menja- 
wabnya sesuai dengan default yang telah 
diberikan. Namun, ketika Anda ditanyakan 
dengan pertanyaan: 

Do you want to use the external 
AGP GART module (y/n)? Inj 


Jawablah pertanyaan tersebut dengan 
menekan tombol y pada keyboard. 
Kemudian, lakukan testing terhadap ha- 
sil instalasi driver ini. Jalankan X Window, 
lalu buka aplikasi terminal, dan jalankan 
program fgl gixgears dari shell terminal 
tersebut. Jika fitur performa 3D sudah ter- 
instalasi, maka akan menghasilkan keluaran 
kira-kira seperti ini: 
# fgl gixgears 
1466 frames in 5.9 seconds - 
29320 OMEPS 
1387 frames in 5.9 seconds - 
211.400 FPS 
1386 frames in 5.9 seconds - 
211.200 FPS 
1380 frames in 5.0 seconds - 
216.000 FPS 
1381 frames in 5.9 seconds - 
216.200 FPS 
1363 pames SinNS-ONSEcOondsM— 
212.600 FPS 


Demikian, semoga berhasil! A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


VIDEO CARD 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


VIDEO CARD 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur MSI Manufaktur HIS 

Model RX600PRO-TD128E Model X700Pro iCooler 256MB PCIe 

GPU ATI Radeon X600 GPU ATI Radeon X700 

Memori 128 MB Memori 256MB 

Tipe Memori DDRAM Tipe Memori GDDR3 

Interface PCI Express 16x Interface PCI Express 16x 

Kecepatan RAMDAC 400MHz Kecepatan RAMDAC 400MHz 

Harga $150.00 Harga $85.00 

Kontak PT. Alfa Artha Andaya. Telp. (021) 6124366 Kontak Asia Raya Computronics. Telp. (021) 6018488 
Situs www.mSsi.com.tw Situs www.hisdigital.com 


ali ini kami mengulas video 
Kara dari MSI yang meng- 
gunakan GPU dari ATI, yaitu 
Radeon X600. Interface yang 
digunakan adalah PCI Express 
16X yang memiliki bandwidth 
dua kali lipat dari AGP 8X de- 
ngan peningkatan bandwidth 
memory hingga 12 GB/de- 
tik. Dengan memory bus width 
128-bit dan kapasitas memory 
128MB DDRAM, video card 
ini ingin memberikan kepada 
Anda penampilan grafis yang 
menawan. 

Pada perlengkapan lainnya, 
video card ini juga dilengkapi 
dengan konektor TV-Out dan 
DVI serta kabel dan konverter 
DVI-VGA. Hanya saja, perleng- 
kapan driver untuk Linux be- 
lum disediakan, sehingga harus 
melakukan download ke situs 
resmi. Instalasi driver dari ATI 
tidak semudah menginstalasi 
driver dari nVidia. 


Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.6 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 8,741: 
Design Review 14,942, Data Ex- 
plorer 38,959: Lightscape 10,798, 
PRO/Engineer 6,995, UniGraph- 
ics 7,930. NEWS 


Perlengkapan 207 
ia Performa 3596 


Handling 596 


Layanan 5Y5 


Harga 3596 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan NMM//////////////7 36 


Handling "11/17 ////M33 
Layanan "1////// / 713) 
Harga OL//1/ 11 LNG 
Performa NNONIOROTL/ 82 


ekali lagi kami mengulas vi- 

deo card produk HIS. Video 
card dengan GPU ATI Radeon 
X700 ini memiliki memory sebe- 
sar 256MB GDDR3 serta memory 
bus width 128-bit. 

Tipe memory GDDR3 yang 
diumumkan ATI pada bulan 
Oktober 2002 ini merupakan 
generasi ketiga dari spesifikasi 
memory yang didesain untuk 
implementasi grafis point-to- 
point. GDDR3  dikembang- 
kan ATI dalam kolaborasinya 
dengan beberapa manufaktur 
DRAM ternama, dan GDDR3 
ini merupakan spesifikasi ter- 
buka sehingga siapapun bebas 
untuk menggunakannya. 

Sistem pendingin 
lebih ringkas, tidak seperti lain- 


iCooler 


nya yang membuat video card 
berukuran raksasa. Dan video 
card ini juga dilengkapi kabel S- 
Video, HDTV Output, dan kabel 
konversi Mini-Din ke RCA. 


www.infolinux.web.id 


Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.1 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 12,020: 
Design Review 16,008, Data Ex- 
plorer 49,706, Lightscape 12,844, 
PRO/Engineer 7,836, UniGraph- 
ics 9,268. NEWS 


Perlengkapan 20x 
Performa 3546 


Handling 590 
Layanan 5Y6 


Harga 3595 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan NNMSM/////////7 54 


Handling 11/11/1111 NE 
Layanan O11111/// 1 
Harga PL//1/ 11 / MEI 
Performa TIINANANAN 91 


INFOLINUX 02/2005 17 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


MOTHERBOARD 


MOTHERBOARD 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur ECS Elitegroup Manufaktur MSI 
|Model PF4 Extreme Intel 915P Model 9156 Combo-FR 
|Chipset Northbridge Intel 915P Chipset Northbridge Intel 915G 
Chipset Southbridge Intel ICH6 Chipset Southbridge Intel ICH6 
Soket Processor LGA775 Soket Processor LGA775 
FSB 800/533MHz FSB 800MHz 
BIOS Award BIOS BIOS Award BIOS 
|Harga $172.00 Harga $160.00 
IKontak ECS Indonesia. Telp. (021) 6282048 Kontak PT. Alfa Artha Andaya. Telp. (021) 6124366 
ISitus www.ecs.com.tw Situs www.msi.com.tw 
rodusen ECS terkenal akan menggunakan — nbench-2.2.1, itur utama yang ingin Pengujian performa mother- 


harga produk-produk mo- 
therboard yang terjangkau. Dan 
dengan dikeluarkannya mother- 
board PF4 Extreme, tampaknya 
ECS benar-benar ingin menaik- 
kan tingkatannya. Motherboard 
ini didasarkan pada chipset Intel 
915P dan menggunakan soket 
CPU LGA775. 

Motherboard ini memberi- 
kan semua kemampuannya baik 
untuk Anda yang menginginkan 
motherboard dengan performa 
high-end dan gamer-oriented. 
Pada motherboard terdapat LED 
biru diantara slot-slot PCI, PCI 
Express 1x dan PCI Express 16x, 
dan LED tersebut menyala ber- 
gantian seperti layaknya menari 
selama komputer menyala. 

Pengujian performa mother- 
board ini menggunakan distro 
Fedora Core 2 dengan kernel 
2.6.5 serta beberapa aplikasi 
benchmark. Salah satunya kami 


18 INFOLINUX 02/2005 


dan nilai-nilai yang diperoleh 
jauh lebih rendah dari mother- 
board-motheboard 
Lihat saja dari nilai Numeric 
Sort, yaitu 785,4 jauh dibanding 
lainnya yaitu diatas 1020. Begitu 


lainnya. 


pula dengan nilai-nilai lainnya, 
dimana motheboard ini berbeda 
30-40Y0 lebih rendah dari lain- 
nya. WEWS 


Perlengkapan 30Y6 Performa 256 


Harga 1546 
OverClock 15Y6 
9 
Handling 1096 "ayanan 596 
Hasil Pengujian 


Perlengkapan SIIIGANLILU 6,3 


OverClock  TIIINIINOT 25 
Handling MEMALLLLLUI 39 
Layanan "1/1//// 1/1 /ANI 
Harga MENAROLLLU/ 6,2 
Performa NIERAMILLU/ 68 


dikedepankan oleh mother- 
board produksi MSI ini adalah 
mendukung dua tipe memory 
— yaitu DDR dan DDR2. 
Sedangkan sisanya adalah fitur- 
fitur dan perlengkapan yang 
sudah biasa pada motheboard 
modern. 

Sesuai dengan namanya, 
motheboard MSI 915G Combo 
menggunakan chipset Intel 915G 
(huruf G pada 915G berarti di- 
dalamnya sudah terintegrasi de- 
ngan processor Graphics card). 
Chipset ini terletak di bawah sil- 
verplate heatsink tanpa kipas, se- 
hingga ini cocok bagi siapa saja 
yang mencari motheboard yang 
tidak berisik. 

Selain itu, motheboard ini 
juga menyediakan CPU Clip 
dari MSI untuk memudahkan 
instalasi CPU pada soketnya dan 
menghindari pemasangan yang 
tidak benar. 


www.infolinux.web.id 


board ini menggunakan dis- 
tro Fedora Core dengan kernel 
2.6.5, serta beberapa aplikasi 
benchmark, salah satunya meng- 
gunakan nbench-2.2.1 terbaru. 
Hasil-hasil yang diperoleh an- 
tara lain: Numeric Sort 1072.3, 
Fourier 19168, dan FP Emula- 
tion 102.44 (semuanya dalam 
satuan iterasi per detik). VEWS 


Perlengkapan 3046 Performa 2595 


Harga 1596 
OverClock 1596 


5 
Handling 1096 Hayanan 596 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan 'NNNNNN//7/1/7 6,4 


OverClock  IIIIIIIGAL 35 
Handling MEROLLLLILU 44 
Layanan "1////// /M33 
Harga MENERALLLL/ G1 
Performa "17/1111 /MNII 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


UPS 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


UPS 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


PROLINK 
— 


Manufaktur Nexus Manufaktur Prolink 

Model N600B Model PRO 600P 

Kapasitas (VA) 600 VA (360 Watt) Kapasitas (VA) 600 VA (360 Watt) 

Input Voltage Range 175 — 270 V (AC) Input Voltage Range 160 — 275 V (AC) 

Output Voltage 220 V (AC) #-/- 1096 (Auto-sensing) Output Voltage 220 V (AC) #/- 5Y6 (Auto-sensing) 
Lama Charge Batterai 8 jam untuk 9076 Lama Charge Batterai 8 jam untuk 9096 

Dimensi Berat 7,5 KG Dimensi Berat 8 KG 

Harga Rp 400.000 Harga $44.00 

Kontak www.nexusproducts.com Kontak Prolink Indonesia. Telp. (021) 6283205 
Situs www.nexusproducts.com Situs www.fida.com 


AT tentu benci jika kon- 
sistensi listrik di rumah 
Anda berubah-ubah atau bah- 
kan sering turun-naik tiba-tiba. 
Bukan karena kaget, tetapi ini 
memberikan dampak buruk 
pada alat elektronik kita dan 
dalam hal ini adalah komputer. 
Selain hal ini bisa berakibat pada 
data-data kita yang hilang, juga 
bisa membuat komputer rusak, 
sehingga tidak dapat digunakan 
lagi. 

UPS dari Nexus ini memiliki 
desain berwarna hitam dan terli- 
hat lebih trendi dan elegan. Pada 
panel belakang terdapat dua slot 
untuk jack power kaki tiga dan 
satu slot yang dapat di gunakan 
untuk berbagai jenis jack power. 

Pada pengujian performa, 
kami mencoba daya tahan bat- 
terai UPS setelah power listrik 
ke UPS diputus. Tentu saja, se- 
belumnya batterai UPS telah di 
charge selama 12-13 jam. Hal ini 


dilakukan agar memastikan bat- 
terai telah ter-charge mendekati 
10090. Ternyata, UPS ini mam- 
pu bertahan selama 28 menit 
dan 25 detik. 

Alarm peringatan UPS setelah 
power listrik terputus berupa 
bunyi tiit pendek dengan cepat 
dan ketika mendekati waktu 
daya batterai habis, bunyi iit' 
tersebut semakin cepat. NEWS 


Perlengkapan 1096 


Performa 2076 
Handling 15Y6 


Layanan 56 
Kualitas 3076 


Harga 20Y6 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan YIIIIAGA!:1/ 8,0 


Handling MENENOAILUI 19 
Layanan MENEEAALLU7 16 
Harga "1////// / 7 NRENI 
Kualitas "11/11/1171 / 7103 
Performa "1/////1// MN 


engujian pada UPS tentu 
Pp tidak berpengaruh terha- 
dap jenis distro yang digunakan, 
tetapi penilaian dilihat dari ke- 
mampuan daya tahan batterai 
setelah UPS di putus dari sumber 
listrik rumah. Karena semakin 
lama waktu yang dibutuhkan 
sebuah UPS untuk bertahan 
adalah semakin baik. 
UPS 
penting pada komputer yang 


Pemakaian sangat 
digunakan pada rumah yang 
memiliki konsistensi listrik yang 
stabil atau komputer yang setiap 
waktu harus dalam keadaan me- 
nyala, misalnya komputer yang 
digunakan sebagai server. 
Sebelum pengujian, batterai 
UPS ini kami recharge dahulu 
agar daya batterai yang tersim- 
pan mendekati 100Y6. Waktu 
untuk me-recharge batterai 
adalah 12-13 jam. Dan ketika 
pengujian daya tahan batterai, 
UPS produk dari Prolink ini 


www.infolinux.web.id 


mampu bertahan selama 24 me- 
nit dan 3 detik. 

Alarm peringatannya berbeda 
dengan UPS Nexus, yaitu berupa 
bunyi 'tiit panjang dengan se- 
lang sekitar 4-5 detik, kemudian 
ketika mendekati daya batterai 
habis, bunyi “tiit' tersebut men- 
jadi semakin panjang hingga 
berbunyi 'tiit? jsangat panjang 
hingga UPS mati. AEWS 


Perlengkapan 106 


Performa 206 


Handling 15Y5 


Layanan 56 
Kualitas 306 


Harga 20Y6 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan #/0000011717 10,0 


Handling "1/11 /// / NI 
Layanan "11/11/1171 / NI) 
Harga "1////// 1/1 ON) 
Kualitas "11/11/1171 (AP 
Performa "11/11/1173 


INFOLINUX 02/2005 19 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Ulasan Distro 


3 
SERVER/DESKTOP DESKTOP 
N 
» 
» . 
« Setting framebuffer console inages... 
Failed to load image /etc/splash,/livecd-2004.3/images/verbose-800x600 . jpg . f & 
Selamat Datang di 
Welcome to the Gentoo Linux Universal Installation LiveCDt 
BlankOn 


The root password on this system has been auto-scrambled for security. 


Selaman proses instalasi, 
anda dapat menggunakan 
mouse atau keyboard untuk 
melakukan navigasi kebebrapa 
screen. 


If any ethernet adapters were detected at boot, they should be auto-configured 
if DHCP is available on your network. 


Type “net-setup ethO" to specify eth0 IP address settings by hand. 


Lprocconfigt.gz) for kernel configuration. 


Tab memperbolehkan anda 
untuk menuju ke semua 
screen. Panah atas dan bawah 
digunakan untuk menskrol 
semua list, # dan - digunakan 
untuk melebarkan dan 
menutup lists, sedangkan 
Space dan Enter untuk 
memilih dan menghilangkan 
dari item yang telah dipilih. 
Anda juga bisa menggunakan 
Alt-Xuntuk kombinasi perintah 
seperti halnya pengeklikan 


Stage tarball(s), distfiles and packages can be found in /mnt/cdron/. 


To start an ssh server on this system, type "setc/init.dssshd start". If you 
heed to log in renotely as root, type “passud root" to reset root's password 
to a knoun value. 


Licu installation instructions by typing “links /mntscdrom/docs/handbook/htnl/ index.html" 
br "links http://uwu.gentoo.org/docen/handbook-handbook .xm1" 
For the latest version from the gentoo.org web site. 


Please report any bugs you find to http://bugs.gentoo.org. Be sure to include 
Hetailed information about how to reproduce the bug you are reporting. 
Thank you for using Gentoo Linux? 


Spesifikasi Distro 


Spesifikasi Distro 


Pembuat MandrakeSoft Pembuat (Yayasan Penggerak Linux Indonesia) YPLI 

Situs www.gentoo.org Situs blankonlinux.or.id 

Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.4.26, 2.4.27, 2.6.9 Kernel 2.6.9 

Desktop KDE 3.3.0, Gnome 2.6.2, FluxBox 0.9.10 Desktop Gnome 2.8.0 

Office Open0ffice.org 1.1.3 Office OpenOffice.org 1.1.2 

Internet Mozilla 1.7.3, FireFox 1.0, Thunderbird 0.8 Internet FireFox 1.0, Evolution 2.0.2, Thunderbird 0.8, Gaim 1.0.1 
Server Apache 2.0.52, MySOL 4.0.20, Dhcpd 1.3.22 Server Samba 3.0.8 

Multimedia XMMS 1.2.10, Gimp 2.0.2 Multimedia Rhythmbox 0.88, Totem 0.99.19 

Game Game-game KDE dan Gnome Game Game-game Gnome 2.8.0, Frozen-bubble 1.0.0, Tuxracer 0.61 
Tool K3B 0.11.17, Nautilus 2.6.3 Tool XCDRoast 0.98a15, Nautilus 2.8.1 


K Anda pernah menon- 
ton film the Matrix atau 


Spider-Man, Anda tentu pa- 
ham jika persoalan yang diha- 
dapi kedua jagoan kita tersebut 
adalah pilihan. Demikian juga 
dengan Gentoo yang sepenuh- 
nya mengenai pilihan-pilihan. 

Kita lihat saja, ketika ingin 
memulai instalasi Gentoo, kita 
diberi pilihan bagaimana kita 
ingin menginstalasi Gentoo, 
berapa banyak yang kita ingin 
dikompilasi, dan pilihan-pilihan 
lain. Oleh karena itulah, Gentoo 
lebih cepat, desainnya bersih dan 
fleksible serta nyaman, karena 
kita sendiri yang menentukan 
semuanya sedari awal. 

CD instalasi Gentoo ada dua 
macam, yaitu Minimal LiveCD 
dan Universal LiveCD, selain itu 
pada situs download juga ter- 
dapat paket iso Gentoo Package 
CD untuk menginstalasi Ope- 


20 INFOLINUX 02/2005 


nOffice, Gnome, KDE, Mozilla 
dan lainnya, karena pada paket 
LiveCD hanya untuk mengin- 
stalasi Gentoo. 

instalasi dilakukan 
setelah booting LiveCD, kemu- 
dian melakukan proses partisi 


Proses 


harddisk, menentukan sistem 
file, mengekstrak paket stage 
yang diinginkan (paket stage ini 
hanya terdapat pada Universal 
LiveCD), menginstalasi Portage 
(sistem maintain paket Gen- 
too), konfigurasi opsi kompilasi, 
menginstalasi sistem base Gen- 
too yang diawali dengan melaku- 
kan chroot ke partisi Gentoo tu- 
juan instalasi, kompilasi kernel, 
pengaturan jaringan dan banyak 
langkah-langkah lainnya. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Prosessor Minimum: 
kelas Pentium atau Athlon 


Harddisk 
Memori 


Minimum: 128MB 


erkembangan Linux di In- 
donesia semakin baik. Hal 
ini diperlihatkan dengan mun- 
culnya distro BlankOn (Baca: 
Blangkon) oleh YPLI. Didasar- 
kan pada distro Fedora Core 3, 
sehingga, tampilan instalasi awal, 
boot grafis, tampilan login, dan 
lain-lain memperlihatkan kemi- 
ripan dengan Fedora Core. Yang 
berbeda adalah kita ditawarkan 
dengan penggunaan bahasa In- 
donesia pada sistem Linux ini. 
Versi yang kami ulas adalah 
Release Candidate (RC) 2, se- 
hingga masih terdapat kekura- 
ngan sana-sini, seperti yang ter- 
lihat pada kesalahan pengetikan 
di tampilan instalasi BlankOn. 
Aplikasi-aplikasi yang diser- 
takan pada distro berlogo topi 
khas daerah Jawa ini ditujukan 
desktop 
rumahan. Window manager- 


untuk penggunaan 


nya adalah Gnome 2.8.0 terbaru, 


www.infolinux.web.id 


serta dilengkapi aplikasi office 
seperti OpenOffice.org, Evolu- 
tion, Thunderbird, dan Firefox 
untuk selancar di Internet. 
Aplikasi multimedia yang di- 
sertakan adalah Totem. Aplikasi 
ini sangat praktis dan dapat di- 
gunakan untuk memutar VCD 
dan - bahkan - DVD. Selain itu, 
Totem bisa juga digunakan un- 
tuk memutar file-file audio. 
Sayangnya, Andaharus meng- 
ganti perijinan file dev untuk 
CD/DVD tersebut agar user bi- 
asa dapat menikmati film, yaitu 
dengan perintah “chmod 666 
/dev/hdd'. Salah satu kelebihan 
distro ini adalah CD/DVD di- 
mount secara otomatis ketika 
media dimasukkan EWS 


Kebutuhan Hardware 


Prosessor Minimum: 

kelas Pentium atau Athlon 
Minimum: 2,5 GB 
Minimum: 64MB 


Harddisk 
Memori 


Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Spesifikasi Software 


@ Shell - Konsole -lafal & Shell - Konsole -lalx 
Session Edit View Bookmarks Settings Help Session Edit View Bookmarks Settings Help 
ANT TUoRD Linux Users Manual ANTIWORD CI) El Sora» Sx) 2 
Ina 
antiuord - shou the text and inages of MS Word docunents sox - Sound eXchange : universal sound sample translator 
Ismorsis bin 
antiword ( options 1 wordfil sc Infida putfila 
IPEScRIPTION sox | general options 1 ( format options 1 infile 
Antivord is an application that displays the text and the inages of Microsoft Word documents. I format options 1 Para 
A vordfile naned — stands for a Word document read from the standard input. L effect I effect options 1 ... 1 
Only documents nade by MS Word version 2 and version 6 or later are supported. 
somix infilei infile2 outfile 
loerions 
Give a help nessage. swaix I general options 1 ( format options 1 infilet 
C format options 1 
-— inang 1 level C format options 1 outfile 
inage level deternines how inages will be shoun. L effect I effect options 1 ... 1 
0: Use non-standard extensions from Bbotseript This output may not print on any PostScript pinta, but 
is useful in case no hard copy is needed. It is also useful uhen Ghostscript is used as a filter to 1 options: 
print a PostScript file toa Mon PostScript printer. T-h1IL-p IL -—u volume IL V1 
1: Shou no inages. ions 
Ta Ailetu upe 1 C-p rate 1 C -s/-w-ov-a-i/y/-£ ) 
2: PostScript level 2 compatible. (default) L-bs-us-l/d 1 
U -c ghamels Jl x It -e 1 
3: PostScript level 3 compatible. (EXPERIMENTAL, Portable Network Graphics (PNG) inages are not printed 
correctlu) Effects: 
CA RA Ian... 
—m mapping file band | mn 1 center ( width 1 
This File is used to map Unicode characters to your local character set. The default is UTF-8.txt in bandpass freguency bai 
locales that support UTF-8 and 8859-1.txt in other locales. bandreject freguencu 
charus gain-in gain out delay decau s. 
U 5 I-—t L 1 U 
las A& sheti La sner 


Spesifikasi Software 


Pembuat AJ. van Os cantiword@winfield.demon.nl- Pembuat Chris Bagwell ccbagwell@sprynet.com- 
Situs http://www.winfield.demon.nI/ Situs http://sox.sourceforge.net 
Lisensi GPL Lisensi GPL, BSD 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi - Dependensi vorbis, pustaka audio 
System e CPU setara Pentium II System e CPU setara Pentium II 
Reguirement # RAM sebesar 64 MB Reguirement » RAM sebesar 64 MB 
» Ruang kosong harddisk 1 MB » Ruang kosong harddisk 5 MB 


ayangkan kondisi ekstrim 
berikut. Anda tidak memi- 
liki OpenOffice.org dan tidak 
berniat untuk menginstall X dan 
OpenOffice.org. Namun, Anda 
memiliki satu dokumen Micro- 
soft Word yang mungkin perlu 
Anda baca sekarang. Sementara, 
sistem Anda hanyalah sebuah 
server yang semuanya berbasis- 
kan teks. Apa yang bisa Anda 
lakukan untuk membuka dan 
membaca dokumen word terse- 
but? Asumsikan juga Anda harus 
bekerja di komputer sendiri. 
Jawabannya adalah, gunakan 
Antiword. Program ini terma- 
suk salah satu program langka 
di dunia free software. Dengan 
kemampuannya yang unik, pro- 
gram ini bisa menampilkan isi 
sebuah dokumen word dalam 
Gambar akan di- 
oleh 
tertentu. Dan, tentunya, semua 


modus teks. 
representasikan simbol 
output dari program ini dapat 
pula diarahkan ke format post- 


22 INFOLINUX 02/2005 


script untuk diproses lebih lan- 
jut. Namun, Anda sudah bisa 
menikmati membaca dokumen 
word di sistem berbasis teks. 
Sesuatu yang oleh pengguna 
MS DOS sendiri akan terdengar 
seperti mimpi yang tak pernah 
terwujud. 

Program ini memiliki bebe- 
rapa parameter yang bisa Anda 
sesuaikan dengan preferensi 
Anda. Cobalah utak atik halaman 
manualnya untuk mendapatkan 
kombinasi pengaturan optimal 
bagi Anda. ANop 


Dokumentasi 30Y4 


Fungsionalitas 
40Ya 


Fitur 3096 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas NNIIIINN1/7 9,2 
Fitur "11/11/1113 
Dokumentasi 'FIIII9931/ 20 


ama program sox diambil 
dari singkatan sound ex- 
change. Dan, sesuai namanya, 
sox adalah 
sound converter yang canggih 


sebuah program 


luar biasa. Program ini ber- 
basiskan command line sehingga 
dapat dengan mudah diguna- 
kan bersama-sama dengan shell 
script. 

Penggunaannya sangat mu- 
dah. Anda hanya perlu melewat- 
kan file sumber dan file tujuan 
lengkap dengan ekstensinya. Sox 
akan secara otomatis melakukan 
konversi berdasarkan informasi 
tipe file dari ekstensinya. 

Format file yang didukung 
sangatlah banyak. Berikut ini 
adalah format suara yang didu- 
kung: 8SVX, AIFF, AU, AVR, 
CDR, VCS, GSM, HCOM, 
MAUD, MP3, OGG, PRC, SF, 
SPH, SMP, SND, SNDT, TXW, 
VMS, VOC, WAV, WVE dan 
format-format lainnya. 

Untuk menguji hasil konver- 


www.infolinux.web.id 


si, paket Sox juga datang dengan 
program play, yang berguna 
untuk memainkan suara sesuai 
yang didukung oleh program 
sox. Sox dapat berguna untuk 
pertukaran suara antar platform 
yang paling ekstrim sekalipun. 
Dan, berikutnya, dalam 
melakukan konversi, Sox dapat 
pula menambahkan berbagai 
efek suara ke dalam format ba- 
runya. Anda dapat membaca 
halaman manualnya yang cukup 
panjang untuk dukungan efek 


suara. ANop 


Dokumentasi 30y6 


Fungsionalitas 
40Yo 


Fitur 30Yo 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas NNIINNNNN! 9,8 
Fitur O///// 1/11 LNG 
Dokumentasi 'SIIIIIAIOL IN 


Ulasan Game 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


| - Ponytail 


Select Edit Game Assist Options 


Ibbisgsesiueola 


Help had 
Ie 1 4 8 


al 
PySol 
A World Domination Project 
'ersion 482 
Copyright (C) 1988, 1989, 2000, 2001, 2002, 2003 
Markus F.X.J, Oberhumer 
All Rights Reserved. 


PYSol is free software distributed under the terms 
ofthe GNU General Public License 


For more information about this application visit 
http/4ww.oberhumer.com/pysol 


Spesifikasi Game 


STRATEGY 
Sguaroid Options Help 
(oones (CPU 


Ps your tum, Human 


Spesifikasi Game 


Pembuat Markus F.X.J. Oberhumer cmarkus.oberhumer@jk.uni-linz.ac.at» Pembuat Lukas Schroder Xlukas@azzit.de» 
Situs http://www.oberhumer.com/opensource/pysol/ Situs http://www.sguaroid.org 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi Python, Python-tk, SDL, SMPEG Dependensi - 
System e CPU setara Pentium III System e CPU setara Pentium II 
Reguirement @# RAM sebesar 128 MB Reguirement » RAM sebesar 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 50 MB @ Ruang kosong harddisk 1 MB 


enulis akhirnya sampai pada 
kesimpulan bahwa pembuat 
Markus Ober- 
humer, pastilah seseorang yang 


program ini, 
sangat menggemari permainan 
kartu. Bayangkan saja, program 
yang dibuatnya, pysol, terdiri 
dari sekitar hampir seratusan 
permainan kartu, yang rupanya 
masih bisa dikembangkan lagi 
lebih lanjut berkat arsitektur 
aplikasi yang didesain dengan 
sangat baik. Ukuran permainan- 
nya saja luar biasa, hampir 40 
MB. Padahal, program yang 
dibuat dengan Python ini terdiri 
dari banyak file teks. 

Grafik yang disertakan cukup 
menarik. Sebagai sebuah per- 
mainan kartu, grafik yang disu- 
guhkan sudah jauh lebih dari 
cukup. Kualitas suara juga luar 
biasa. Selama permainan, Anda 
akan mendengarkan berbagai 
efek suara dari speaker Anda. 

Dengan menginstall sebuah 
program pysol ini saja, rasa- 


24 INFOLINUX 02/2005 


rasanya Anda sudah tidak mem- 
butuhkan permainan kartu lain. 
Boleh dikatakan, hampir semua 
permainan kartu populer terse- 
dia dalam program ini (anda 
mungkin mendapatkan per- 
mainan yang sering Anda laku- 
kan sehari-hari dengan nama 
lain di dalam game ini). Untuk 
memainkan game ini, Anda 
hanya cukup perlu memilih apa 
yang Anda inginkan dari menu 
yang tersedia. 

Para maniak permainan kartu 
harus memiliki game ini! ANop 


Fitur 20yo 


Grafik 40Yo 


Suara 40Y 


Hasil Pengujian 


Grafik 
Suara 
Fitur 


OL/1// 1/1 / MEA 
"1111/1111 VM 
C11////// 11003 


ame ini mengusung ide 
Gama sederhana, namun 
permainannya sendiri benar- 
benar menarik. Anda berusaha 
untuk menyusun bentuk kotak 
dari setiap titik yang tersedia dan 
mencapai nilai tertinggi sesuai 
konfigurasi kotak yang Anda 
buat tersebut. 

Melihat idenya yang seder- 
hana, Anda tidak perlu menarik 
kesimpulan bahwa tampilan dan 
game ini secara keseluruhan juga 
Tidak, 
grafik game ini disajikan cukup 


ikut-ikutan sederhana. 


menarik dan cukup menggoda. 
Dikombinasikan dengan per- 
mainan yang begitu menarik, 
kita bisa-bisa lupa waktu ketika 
memainkannya. 

Walau tidak ramai, permain- 
an ini juga mampu menperde- 
ngarkan beberapa efek suara 
dalam permainan. Setidaknya, 
suara-suara lucu yang diperde- 
menambah 


ngarkan dapat 


asiknya permainan. 


www.infolinux.web.id 


Sguaroid dapat dimainkan 
dengan lawan lokal, ataupun di- 
mainkan secara jaringan. Lawan 
lokal bisa dipilih antara pemain 
dan CPU. Bahkan, ketika mela- 
wan CPU, kita bisa menentukan 
sendiri level kepintarannya. 

Dengan fiturnya yang kaya 
dan permainannya sendiri 
yang cukup menarik, kita dapat 
mempergunakan game ini un- 
tuk mengisi waktu luang sambil 
tetap mengasah otak, terutama 
bagia Anda yang senang ber- 


pikir. ANop 


Fitur 206 


Grafik 40Yo 


Suara 40Yo 


Hasil Pengujian 

Grafik "1/////// HRD 
Suara MENANANNA 2.2 
Fitur Tambahan FIGI III IA) 2.6 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


PEMULA 


NETWORKING 


Spesifikasi Buku 


Ulasan Buku 


DATABASE 


Spesifikasi Buku 


Pengarang  Gregor N. Purdy 


Pengarang — Rusmanto dan Muhammad Hanif 


Bonus 


CD Linux SimplyMEPIS -- DVD tutorial 
dari penulis 


Prentice Hall PTR Penerbit O'Reilly Penerbit Dian Rakyat 
288 halaman | 96 halaman Tebal '120 halaman 
November 2004 Agustus 2004 Terbit Desember 2004 
$29.99 $9.95 Harga Rp 30.000 
0-1314-8872-4 0-596-00569-5 ISBN 979-523-690-3 


. CD Knoppix 4 source Openffice & MySOL 


enarik, menawan, mudah digunakan. 

Itulah Linux saat ini. Buku ini akan 
memperlihatkan kepada Anda keuntungan 
dari segera berpindah ke Linux. 

Kita sudah tahu bahwa sampai saat ini 
Linux jauh dari paradigma virus, lisensi 
yang mengesalkan, harga yang mahal, dan 
yang terutama penggunaannya yang rumit. 
Untuk yang terakhir, banyak yang masih 
menyangsikan kemampuan Linux. Buku ini 
mengajarkan Linux dengan cara yang sangat 
mudah, yaitu menggunakan kemampuan 
point-and-click. Kemampuan point-and- 
click ini tentu sudah Anda kuasai, bukan? 
Cukup dengan kemampuan itu, ditambah 
dengan bonus CD Linux SimplyMEPIS, An- 
da tinggal menjalankan CD bootable terse- 
but, maka Anda akan menjalankan Linux 
dalam waktu 5 menit. Lupakan tentang 
proses formatting, partitioning, dan hal-hal 
teknis lainnya, Anda tinggal memasukkan 
CD ke CDROM, reboot komputer Anda, 
dan Anda sudah siap menjalankan Linux. 

Seperti yang Anda lihat, tidak perlu 
memliki kemampuan expert! Ini merupa- 
kan impian setiap pengguna Linux pemula 
atau yang berniat mencicipi Linux. Buku 
ini dilengkapi dengan instruksi secara ber- 
tahap dan beberapa video how-to pada bo- 
nus DVD, sehingga Anda akan menguasai 
semuanya dari word processing hingga web 
dan email, instant messaging hingga mem- 
bakar CD... sebut saja! WEWS 


istem Netfilter dari Linux, yang juga 

dikenal dengan nama sebuah perin- 
tah yang digunakan untuk administrasi di 
Linux, iptables. iptables ini menyediakan 
hal-hal seperti firewall, Network Address 
Translation (NAT), network logging dan 
accounting. Interface iptables sendiri meru- 
pakan hal yang paling sophisticated ditawar- 
kan Linux dan membuat Linux sendiri se- 
buah sistem yang fleksibel untuk segala jenis 
network filtering yang mungkin Anda laku- 
kan. Set-set rule filtering yang sangat besar 
dapat dikumpulkan dengan cara-cara yang 
mempermudah untuk melakukan pengetes- 
an dan mengaktifkan atau menonaktifkan. 

Referensi buku saku ini akan berguna 
bagi Administrator Linux pada saat kritis, 
seperti membuka atau menutup sebuah port 
dengan cepat, membolehkan traffic penting 
untuk masuk atau menangkis sebuah sera- 
ngan. Dalam buku telah tersusun sintaks- 
sintaks netfilter agar mudah dalam melaku- 
kan pencarian dan membantu administrator 
mengingat semua value-value yang harus di- 
masukkan untuk memastikan sekuriti yang 
strict. Buku ini membagi semua listings dari 
semua opsi iptables menjadi yang sesuai 
dengan firewalling, accounting, dan NAT. 

Pada buku ini memiliki bab perkenalan 
yang menjabarkan aplikasi-aplikasi dan 
diikuti dengan bab referensi/ensiklopedia 
dengan daftar tujuan yang tersusun secara 
alfabet. NEWS 


www.infolinux.web.id 


N | esa dengan tampilan grafis. Itu 


yang ditawarkan dengan memba- 
ngun membangun database berbasis Open- 
Office dan MySOL. Karena sebelumnya, 
para developers membangun sebuah data- 
base MySOL dengan tampilan teks, atau 
dengan membuat interface dengan bahasa 
pemrograman sendiri. 

Buku ini menjelaskan bagaimana mem- 
bangun database dengan memanfaatkan fi- 
tur dari OpenOffice, dengan GUI serta tool- 
tool yang ditawarkan, Anda menjadi lebih 
mudah membangun sebuah database. 

Dalam buku ini membahas dari penge- 
nalan OpenOffice dan MySOL, perband- 
ingannya dengan Microsoft Office, serta 
catatan bagi pengguna Windows. Bab ins- 
talasi secara lengkap menjelaskan kepada 
pembaca bagaimana menginstalasi sistem 
ini dari awal. Walaupun contoh yang di- 
perlihatkan menggunakan distro RedHat, 
namun pembaca yang menggunakan distro 
lain bisa menyesuaikan dengan sistem di 
distronya masing-masing. 

Langkah-langkah dalam membangun 
database pun dipandu dengan pengena- 
lan mengenali tabel, guery, serta form dan 
report agar pembaca, khususnya pemula, 
dapat mengerti konsep sebuah database. 
Kemudian dengan contoh aplikasi database 
yang dapat dijadikan panduan bagi pem- 
baca untuk membangun database yang di- 
inginkan. NEWS 


INFOLINUX 02/2005 25 


Perbandingan Enam Web Browser 


Noprianto 


IWDEKS 


WEB BROWSER 

Kongueror 27 
Firefox 27 
Mozilla 28 
Opera 28 
Epiphany 29 
Amaya 29 
Kriteria: 


Dalam melakukan adu software kali ini, 
kami kembali mengangkat empat kriteria. 
Yang pertama dengan skor terbesar, 4076 
adalah kompatibilitas dengan IE. Apa boleh 
buat, IE dan standarnya menjadikan banyak 
website yang dibangun berdasarkan standar 
IE. Banyak browser harus bisa mengikutinya 
agar dapat digunakan secara meluas dalam 
waktu yang lama. Tidak ada gunanya kalau 
canggih, namun tidak dapa membuka ban- 
yak website di dunia ini. 

Kriteria kedua adalah UI dengan porsi 
20”o. Bagaimana pun juga, web browser 
adalah produk untuk end user. Dan, oleh 
karenanya, UI menjadi sangat penting. 

Kriteria ketiga adalah kemampuan me- 
nerima plugin (2096). Ini juga cukup pent- 
ing mengingat perkembangan web sangat 
dinamis. Sebuah aplikasi tidak mungkin ha- 
rus menambahkan semua kode dalam satu 
tubuh. Bisa keberatan. Penggunaan plugin 
adalah solusi yang sangat baik. Apalagi ji- 
ka bisa menggunakan plugin milik Mozilla/ 
Netscape. 

Kriteria terakhir adalah fitur yang dimil- 
iki oleh suatu web browser (2096). Porsinya 
cukup tinggi karena user juga menuntut ad- 
anya nilai tambah dalam produk yang mer- 
eka miliki. Kalau bisa ada download man- 
ager yang tangguh, kenapa tidak? Kalau 
ada email client sekalian, kenapa tidak? 
Barangkali seperti ini. 


26 INFOLINUX 02/2005 


Web Browser, 
Jendela ke Dunia Luar 


duction 


table Web Browser. which you can use to explore the internet. 


|y enter the Internet address (e.g. hitp-/fwww-kde-orgi of the web page you want and press Ent 
.entries in your Bookmarks menu If you want to go back to the previous web page, press the i 
toolbar. To go back to the home'directary of your local filesystem press CJ t"Home”)-For mo. 


entation on Kongugfbor click here. 


H Ironing Tip-if you 
ir enabie it by choos. 


icara soal browser, kita akan ter- 
Bs bagaimana Microsoft berha- 

sil mencekik mati Netscape, yang 
akhirnya lahir kembali dalam keadaan ter- 
cekik dengan nama lain yang terdengar le- 
bih mengaum: Mozilla. Logonya pun tak 
kalah nyentrik. 

Sejak Mozilla lahirlah, beberapa brows- 
er kecil ikut lahir dan menumpang HTML 
engine milik Mozilla yang memang cukup 
matang. Arsitekturnya yang bagus me- 
mungkinkan separasi engine untuk dapat 
digunakan oleh pihak lain. 

Pihak Mozilla sendiri rupanya tak ka- 
lah cepat. Belakangan, apa saja yang disen- 
tuhnya serasa menjadi emas. Belum puas 
dengan Mozilla yang semakin canggih, be- 
berapa developer kemudian membangun 
beberapa subsistem Mozilla menjadi lebih 
baik lagi, kemudian direbranding den- 
gan nama lain. Maka, lahirlah Firefox dan 
Thunderbird. Keduanya luar biasa. Dalam 
satu hari, bisa mencapai jutaan download, 
dari berbagai kalangan pengguna. 

Pasar yang menggairahkan bukan? Semua 
hal tersebut belum ditambah lagi dengan se- 
mangat dari dunia KDE: Kongueror. Web 
browser yang satu ini mengemban tugas be- 
rat. Bukan hanya sebagai browser, tapi juga 
sebagai file manager, dan lain sebagianya. 
Mirip dengan cerita Internet Explorer pada 
dunia Windows. Kongueror menggunakan 
HTML engine sendiri, yang tak lama lalu 


www.infolinux.web.id 


'e Kongueror web browser to start faster. you can turn offthis-informatis- scraen by 


-ihen 


digunakan pada web browser Safari milik 
Apple. 

Dari dunia yang lain, Opera terus 
merangsek masuk ke pasar browser sebagai 
satu-satunya browser unik dari dunia unik 
pula, yang tampil begitu menarik dan begitu 
beda. Opera kemudian menjadi web brows- 
er andalan para pengguna internet Windows 
yang tidak puas dengan IE dan Netscape. 
Tidak hanya sekedar pelarian karena Opera 
juga merupakan salah satu browser dengan 
kualitas tinggi. Kehadirannya di Linux ju- 
ga mencatat gelombang besar tersendiri. 
Pada saat Mozilla masih belum semekar 
saat ini dan Netscape masih konyol, apalagi 
Kongueror, Opera pernah menjadi browser 
andalan di Linux. 

W3C pun tidak mau kalah. Dan, per- 
juangannya cukup gerilya. Sejak waktu yang 
lama, konsorsium web ini juga memiliki se- 
buah web browser dan HTML editor yang 
canggih: Amaya. Web browser ini menggu- 
nakan teknologi sendiri. Amaya merupakan 
browser yang bermain di niche market. 

Pasar dunia harus pula memperhitung- 
kan google (yang kini masuk ke segala pen- 
carian, dan email) yang telah mendaftar- 
kan gbrowser.com pada April tahun lalu 
(BusinessWeek edisi Asia 11 Oktober 2004, 
h44). Apa yang disentuh Google juga men- 
jadi emas. Apabila google benar-benar me- 
ngeluarkan browser, maka pasar akan men- 
jadi lebih menarik lagi. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Web Browser 


WEB BROWSER 


(| rssusg (5) wowindows 2.4.2: A...Python GUI toolkit 


Kongueror 


| Introduction 


Welcome to Kongueror 3.2.1. 


documentation on Kongueror click here: 


4 


ciicking here. You can re- 


WEB BROWSER Ps 

21-Isx 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 

le@ooO Ss NAAM 0 | 
EN gg Go 


with Kongueror you have your filesystem at your command, browsing local or networked drives with egual case 
Thanks to the component technology used throughout KDE, Kongueror is also a full featured, easy to use and 
comfortable Web Browser, which you can use to explore the Internet. 


Simply enter the Internet address (e.g. hittp-//www.kde.org) of the web page you want and press Enter, or choose one 
of the entries in your Bookmarks menu. If you want to go back to the previous web page, press the button @ ("Back") 
in the toolbar. To go back to the home directory of your local filesystem press () ("Home"). For more detailed 


Tuning Tip: ff you want the Kongueror web browser to start faster, you can tum off this information screen by 
itby choosing the Help -» Kongueror Introduction menu option, and then 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Mozilla Firefox 


“8 BI 


About Mozilla Firefox 


@1998-2004 Contributors. All Rights 
Reserved. Firefox and the Firefox logos are 
trademarks of the Mozilla Foundation. All 
rights reserved. Some trademark rights used 
under license from The Chariton Company 


Mozilla/5.0 (XLL: U: Linux i686: en-US: 


u IG 


Spesifikasi Software 
Tim KDE 


http://kongueror.kde.org 


GPL 


Gratis 


KDE 


e CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 


@ Ruang kosong harddisk sebesar 25 MB 


web 

browser, juga adalah file 
manager, dan berfungsi banyak 
di desktop KDE. Oleh karena 
itu, Kongueror memiliki bebe- 


selain 


ongueror, 


rapa keunggulan seperti integ- 
rasi yang tinggi dengan desktop, 
waktu loading yang cepat dan 
lain sebagainya. 

Cerita indah ini akan terus 
berlanjut 


apabila Kongueror 


memiliki tingkat  kompati- 
bilitas yang tinggi dengan IE. 
Sayangnya, tidak. Beberapa web- 
site menolak untuk dikunjungi 
oleh Kongueror (walaupun kita 
pada akhirnya bisa berpura-pura 
menjadi browser tertentu untuk 
website tertentu) dan beberapa 
diantaranya, tampilannya men- 
jadi tidak sama apabila dibuka 
dengan IE misalnya. Pada kon- 
disi terburuk, beberapa fungsi 
bahkan tidak bekerja. 

Namun, disamping kekura- 


ngan tersebut, Kongueror me- 


miliki nilai plus hampir disemua 
bidang. Browser ini kaya sekali 
akan fitur dan akan seiring ber- 
tambah seiring dengan perkem- 
bangan KDE di masa depan. 
HTML Enginenya juga digu- 
nakan sebagai dasar web brows- 
er Safari milik Apple. Suatu ke- 
banggaan besar. 

Secara keseluruhan, Kongu- 
eror mendapat skor rata-rata, 
dan harus puas sebagai juara 2, 
dari belakang. ta) 


Fitur 2076 


Kompatibilitas IE 
400 


Plugin 2046 


User Interface 204 
Hasil Pengujian 
USU 1////// / If 


SP ///////// if 
L///// 11 IM 


Spesifikasi Software 
Tim Mozilla 


http://www.mozilla.org/ 


GPL, MPL 


Gratis 


Mozilla 


e CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 


e Ruang kosong harddisk sebesar 25 MB 


elakangan ini, apa saja yang 

disentuh oleh tim Mozilla 
sepertinya berubah menjadi 
emas. Tak terkecuali proyek ba- 
ru yang langsung mendapat per- 
hatian dunia: Firefox. Proyek 
yang bertujuan menjadi hanya 
web browser ini mendapat juta- 
an download per hari, terma- 
suk dari kalangan pengguna 
Windows. Browser ini memang 
dapat berjalan pada beberapa 
platform dan segera menambah- 
kan nilai positif di bagian fitur. 

Kompatibilitas dengan IE 
juga tinggi. Dilahirkan dari ta- 
ngan sakti tim Mozilla memang 
memiliki keuntungan tersen- 
diri. Membuka website apa saja 
rasanya tenang. Mungkin ada 
kasus gagal (pembuatnya pasti 
benar-benar brengsek dan ha- 
nya berpatokan pada IE) na- 
mun terjadi sedikit sekali. Saat 
ini, Firefox benar-benar dapat 
diandalkan sebagai sebuah web 


www.infolinux.web.id 


browser. 

Browser ini tidak kaya akan fi- 
tur. Namun, sebagai web brows- 
er, Firefox sangatlah matang. 
Disamping fungsi dasarnya, 
Firefox juga menambahkan ke- 
mampuan download yang cu- 
kup baik di dalam web browser. 
Bagi sebagian besar pengguna, 
ini sudah cukup. 

Tak heran apabila Browser ini 
mendapatan juara dua, menang 
tipis sekali atas Opera. 4 


Fitur 2096 


Kompatibilitas IE 
4070 


Plugin 2094 


User Interface 206 


Hasil Pengujian 


BN 77/1771 TT TI 
WZ/1//// 1/1) 
WZ/7//T 7 TIA 
C1////// / IM 


INFOLINUX 02/2005 27 


ADU SOFTWARE 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Perbandingan Enam Web Browser 


WEB BROWSER 


") About: - Mozilla “-lalx) 
al Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 
| G0GNArmaa “— —S si 


|.) & Home | E3800kmarks & SUSE & mozilla.org 


Mozilla 1.6 


Mogzilla/5.0 (X11: U, Linux 1686, en-US, rv:1.6) Gecko/20040114 


@ Copyright O 1998-2003 by Contributors to the Mozilla codebase under the Mozilla Public License and Netscape 
Public License. All Rights Reserved. 

@ Portions of this software are copyright O 1994 The Regents of the University of California. All Rights Reserved. 

@ Portions of this software are copyright O 2000-2002 Japan Network Information Center. All Rights Reserved. 

@ This software may contain portions that are copyright & 1998-2002 SupportSoft, Inc. All Rights Reserved. 


U.S, GOVERNMENT END USERS. The Software is a “commercial item," as that term is defined in 48 C.P.R 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer 
software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R 12212 (Sept, 1995), Consistent with 48 C.F.R 12212 and 48 
C.E.R 227.72024 through 227.72024 (June 1995), all U.S, Govemment End Users acgure the Software with only those rights set forth herein. 


Tim Mozilla 
http://www.mozilla.org/ 

MPL 

Gratis 

X, pustaka grafik, pustaka jaringan, dll 


@ CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 
@ Ruang kosong harddisk sebesar 35 MB 


tidak terlalu mudah, namun bi- 
sa dipelajari dalam waktu sing- 


ni dia pemenang adu web 

browser kali ini. Rupanya, wa- 
laupun ada Firefox, web brows- kat oleh pemula yang sudah per- 
er sejati ini masih tidak terka- nah menggunakan IE misalnya. 
Tidak ada masalah berarti. 

Dukungan plugin juga lu- 
ar biasa. Apa yang bisa dibuka 
oleh IE, hampir pasti juga bisa 
dilakukan oleh Mozilla dengan 


bantuan plugin. 


lahkan. Di hampir setiap poin, 
Mozilla mencatat nilai tertinggi. 
Salut untuk Mozilla. 

Di 
yang satu ini sudah tidak per- 


bidang kompatibilitas, 


lu dipertanyakan lagi. Di dunia 
ini, hanya ada dua standar besar Kekurangannya adalah wak- 
web browser yang sangat umum tu loading yang lambat dan ter- 


diakui: IB atau Netscape. Sebagai “kesan kompleks. 4 


versi open source Netscape, 
Mozilla 
yang besar, dengan kompati- 


Fitur 2090 


menyandang nama 


Kompatibilitas IE 
40Yo 


bilitas yang baik. Kemampuan Plugin 2086 


HTML enginenya benar-benar 


User Interface 20”6 


luar biasa. Dan, satu nilai plus 
yang kami masukkan sebagai | KESAN 
fitur adalah bahwa enginenya | K IDE 
telah dipakai oleh berbagai web 
browser populer, termasuk yang 
diikutsertakan dalam adu soft- 


ware kali ini. 


User interfacenya, walaupun 


28 INFOLINUX 02/2005 


Spesifikasi Software 
Opera Software ASA 


Version information 


| Browser identification 


WEB BROWSER as 
TE 
DD He Esit Vev Navigation Bookmarks Window Help BEI 
42.0. 04tx 3m Drea 
C2 Opera Hd Opera Com... Gi Operawaii Kg & S 


http://www.opera.com 


Opera, komersial 


Bebas untuk pemakaian terbatas 


X 


» RAM sebesar 128 MB 


e CPU setara Pentium III 


@ Ruang kosong harddisk sebesar 20 MB 


Ms teringat bahwa peng- 
guna internet di Windows 
yang tidak percaya lagi dengan 
IE dan tidak senang dengan 
Netscape yang kaku akan lari ke 
dan menggunakan Opera. Prinsip 
tampil beda yang dimiliki oleh 
Opera memang menjadikannya 
memiliki pasar tersendiri. 

Untuk menggunakan Opera, 
kita memang harus bayar, na- 
mun, itu kalau Anda merasa ter- 
ganggu dan ingin menghilang- 
kan banner di toolbar opera. 
Apabila tidak keberatan, Anda 
bisa saja tetap menggunakan 
Opera. 

Opera memiliki tingkat kom- 
patibilitas yang cukup baik de- 
ngan IE. Opera adalah pemain 
lama yang cukup berpengala- 
man. 

Browser ini juga mendukung 
sistem plugin sehingga Anda bi- 
sa mendapatkan kemampuan 
lebih dengan bantuan plugin. 


www.infolinux.web.id 


sedikit 
berbeda dengan program ke- 


User interfacenya 
banyakan, namun banyak yang 
senang dengan UI khas opera. 
Tab browsingnya pun luar bi- 
asa. Pada saat yang lain masih 
sibuk dengan banyak window 
terpisah (merepotkan ketika 
membuka banyak), Opera sudah 
maju dengan tab browsingnya. 
Sayangnya, dari sisi skor, Opera 
kalah tipis sekali dengan Firefox 
dan bertahan di posisi 3. Aa 


Fitur 20Yo 


Kompatibilitas IE 
4070 


Plugin 2046 


User Interface 20”6 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


WEB BROWSER 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Web Browser 


WEB BROWSER 


Blank page 
File Edit View Go Bookmarks Tabs Help 


....O 0, B 


Reload Home 


2 &@ 


History — Bookmarks” Find 


2| 


@ Credits 


“0 


c 


Epiphany 1.0.7 
A GNOME browser based 
Copyright 6 2002-2003 Marco Pesen Gri 


A5. 
File Edit XHTML XML Links Views Style Special Altributes Annotations Bookmarks 


Help 
v0-01P BBA FIS DUx5sEE5DE$AMBK 
ee 3 


Amaya 
Ada KG 


Ageng ate ek Piket Te Ta Tel an pa GARENA tab yelopa 
environment, The current 


Tm), Eaonsine Mponod Matup Languat 


Aminlon mu 0 Dyna 
Sean Yacr apn: UG he the animation module or Sync Multimedia (SMIL Animation), Cascading 


pegagan tajuk 
(what's new? 
OpenGL versions Hoop yan ana peykoan oa cabe Fo centang Amaya completely 
Lengan aa he arena Hu esstl bulnana nba Ko Rn Ld rani AN AK Bb TEE SEM LA dah 
| Ba an rina ar es property. 
|Main Features 


Marco Pesenti Gritti cmarco@gnome.org» 


http://www.gnome.org/projects/epiphany/ 


GPL 


Gratis 


GNONE, Mozilla 


e CPU setara Pentium III 
e RAM sebesar 128 MB 


e Ruang kosong harddisk sebesar 10 MB 


dalah Marco Pesenti Gritti, 
jagoan yang meluncurkan 
Galeon dan kemudian mening- 
galkannya. Setelah ditinggalkan, 
Galeon bagaikan anak ayam ke- 
hilangan induk. Kini, Marco si- 
buk dengan mainan barunya, 
Epiphany, yang boleh dikatakan, 
merupakan suatu web browser 
berbasisi Mozilla yang canggih. 
Dengan adanya Epiphany, 
pengguna GNOME tidak harus 
selalu menggunakan Firefox 
atau Mozilla yang relatif lebih 
berat 
Epiphany. Tampilan dan user 


dibandingkan dengan 
interface keseluruhannya sangat 
baik dan sangat terintegrasi den- 
gan GNOME. 
Kompatibilitas dengan IE 
juga tinggi mengingat browser 
ini menggunakan HTML engine 
milik Mozilla, yang sangat kom- 
patibel dengan IE. Pengguna 
GNOME akan mendapatkan 
pengalaman ber-Internet yang 


menyenangkan dengan browser 
native GNOME. 

Epiphany dapat menerima 
sistem plugin sehingga fungsinya 
dapat diperluas. Secara umum, 
web browser ini memiliki skor 
cukup tinggi dalam adu soft- 
ware kali ini. Epiphany berteng- 
ger di posisi 4, kalah tipis de- 
ngan Opera. Namun, Epiphany 
rupanya berhasil mengalahkan 
Kongueror, browser sejati untuk 
desktop KDE.N 


Fitur 206 


Kompatibilitas IE 
400 


Plugin 2046 


User Interface 20”6 
SNI 77777777203 
2 /////// 1/1 


Spesifikasi Software 


Irene Vatton cirene.vatton@w3.org» 


http://www.w3.org/Amaya/ 


FSR 


Gratis 


X 


e CPU setara Pentium III 
# RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 20 MB 


maya adalah browser yang 

datang dari dunia berbeda. 
Tampilan dan widget set yang 
digunakan juga rupanya cukup 
ajaib. Walhasil, secara keseluru- 
han, user interfacenya pun lain 
dari yang lain. Bagi yang terbia- 
sa dengan Kongueror misalnya, 
akan sangat menderita sekali 
menggunakan Amaya. 

Sebenarnya, Amaya bukan 
cuma web browser biasa. Amaya 
juga adalah sebuah editor HTML 
yang cukup baik. Walau, hal ini 
hanya bisa kami masukkan se- 
bagai nilai tambah ke dalam 
poin fitur. 

Kompatibilitasnya tidak ter- 
lalu menarik. Banyak memang 
yang bisa dibuka dengan Amaya, 
namun sayangnya, beberapa di- 
antaranya tidak dapat digambar- 
kan dengan mulus dan benar. Di 
poin yang satu inilah Amaya ke- 
hilangan cukup banyak skor. 

Di poin plugin, kemampuan 


www.infolinux.web.id 


Amaya tidak terlalu menarik. 
Sayang sekali juga untuk poin 
yang satu ini. Semua kekurangan 
tersebut menjadikan Amaya be- 
rada di posisi bontot. Sangat di- 
sayangkan. Amaya sebenarnya 
cukup hebat. 

Amaya memang tampil ber- 
beda dan hidup di dunia berbe- 
da. Bagi Anda yang ingin tampil 
beda, tidak ada salahnya menco- 
ba hidup bersama Amaya dalam 
kehidupan Internet Anda. 4 


Fitur 2096 


Kompatibilitas IE 
40Yo 


Plugin 2094 


User Interface 206 


uj 
IT 77771717171 


User Interface YINNNNNNNI S1 
O1//// 1/1 NS) 


BC7////77/ 13 


INFOLINUX 02/2005 29 


Software Pilihan CD Edisi Ini 


CD1 
BlankOn Linux RC2 


(D2 
/Bisnis 
Gthumb-2.6.2 


/Browser 
Firefox-1.0 


/Database 
MySOL-4.0.21 


/Email Client 
Thunderbird-1.0 


/Fun/Games 

Doom3 Demo-1.1.1286 
Ez0uake Build-1010 
Mutant Storm Demo 
Savage EX2 


/Fun/Wallpapers 


/Messenger 
Gaim-1.1.0 


/PENTING 


Tutorial 

ATutor 

DHCP Server 

NVU 
Printer-Canon-i255 
Transproxy 
phpMMS 
wxPython 


/Utilities 
Highlight-2.2-6 
Util-linux-2.12j 


30  INFOLINUX 02/2005 


Kristopher Kubicki ??? 
www.doom3.com 


ez@uake Team 
ftp.gnome.org 
GPL 


Sa bilang orang-orang yang menggu- 
nakan sistem operasi Linux akan terting- 


gal dalam urusan game? Buktinya Doom 3 
yang sedang populer di kalangan pemakai 
Windows sudah dapat dinikmati oleh para 
linuxer, bahkan versinya terus mengalami 
perkembangan. 

Permainan ini memiliki latar waktu di 
masa depan, tepatnya di tahun 2145. Bumi 
mengalami kekurangan sumber daya alam 
alaminya. Lalu, dibangunlah sebuah tem- 
pat di planet Mars yang digunakan untuk 
membangun mesin yang dapat difungsikan 
untuk mengambil tanah yang subur, dan mi- 
neral penting lainnya, untuk dijadikan air. 

Jumlah levelnya lumayan banyak, tapi 
Anda harusnya mampu menyelesaikan 
Doom 3 dalam waktu tiga hari. Dalam per- 
mainan ini Anda akan jarang bertempur di 
area terbuka. Bahkan mungkin Anda akan 
merasa bosan karena terus saja melalui ko- 
ridor-koridor yang bermil-mil selama per- 
mainan. 

Senjata yang Anda gunakan punya arti 
penting dalm permainan ini. Ada beberapa 
alat yang dapat Anda gunakna sebagai sen- 
jata dasar, misalnya tangan Anda sendiri. 
Jangan terlampau mengandalkannya. Pa- 
ling-paling Anda akan menggunakan tinju 
Anda tersebut pada saat melakukan tes fisik 
saja. Asu 


www.infolinux.web.id 


omputer memang bukan saja dituju- 

kan untuk mempermudah pekerjaan- 
pekerjaan Anda, baik di kantor maupun 
di rumah. Selepas rutinitas tersebut, Anda 
dapat mencoba beberapa hal yang kemung- 
kinan dapat membantu Anda menyegarkan 
pikiran. Nah, coba permainan gratis satu 
ini. 

EZOuake atau Easy Ouake versi modifi- 
kasi merupakan permainan sederhana ber- 
tipe FPS (first person shooter). 

Anda hanya akan melihat sebuah sena- 
pan pada layar monitor, karena Anda se- 
olah-oleh langsung menjadi tokoh utama 
pada permainan bertipe FPS. 

Cukup menyenangkan dapat menemu- 
kan banyak tokoh-tokoh baru di dalamnya, 
lengkap dengan senapan, dan suara yang 
bervariasi. Versi 1.1 yang terdahulu mung- 
kin Anda masih mendapatkan beberapa 
bug. Pada versi 1.2 kali ini, bug tersebut 
telah dihilangkan. 

Anda akan mendapatkan banyak kele- 
bihan-kelebihan baru di versi 1.2, misalnya 
peta yang mendukung tim database tim 
Anda menjadi lebih besar serta lebih baik, 
skin baru, dan masih banyak lagi. 

Bila ingin turut memodifikasi permain- 
an ini, kebetulan para pembuatnya sedang 
membutuhkan seseorang yang sangat mahir 
dalam pembuatan peta. Tertarik? Su 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


BROWSER 


Lioatarrebratep Limoataane: 
(Ui veer mtrfaco Laba Pane 


Fi Ti Hina products support bela uga Dag 
(@lnozita | Pa 


firefox 0.8 


1g short ofa 
revelatory experience.” 


2 
“W 


Set the Mozilla CDI 


mozilla.org 
www.mozilla.org 


www.pompomgames.com 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 


EMAIL CLIENT 


osan dengan popup yang selalu ber- 


munculan pada saat surfing? Anda 
dapat memilih alternatif dengan menggu- 
nakan aplikasi ini. Kemampuannya untuk 
mem-block popup lumayan baik. 

Firefox merupakan aplikasi yang dapat 
Anda gunakan sebagai browser. Tampilan- 
nya mirip dengan browser-browser lainnya, 
sehingga Anda tidak akan mengalami kesu- 
litan saat hendak menggunakannya. Anda 
juga dapat membuka beberapa tab di satu 
Window, atau memilih untuk membuka 
jendela yang baru. 

Bila mencoba membandingkan antara 
IE yang ada pada sistem operasi Windows 
dengan Firefox, Anda akan melihat kemam- 
puan yang sangat jauh dalam hal menangkal 
Popup. Kelebihan yang paling utama dari 
aplikasi ini memang kemampuannya untuk 
menahan popup. Nah, jika Anda termasuk 
dalam orang yang kurang dapat berhati- 
hati, gunakan saja aplikasi yang dapat di- 
download secara gratis lewat Internet ini. 

Selain itu, FireFox juga dapat mengha- 
dang beberapa varian spyware lewat fasilitas 
keamanannya dengan cara tidak melakukan 
loading ActiveX control. Bila Anda biasa 
menggunakan search engine Google, maka 
aplikasi ini sudah menyediakannya di ba- 
gian sebelah kanan atas toolbar, termasuk 
fasilitas smart keyword. NSu 


| Ka permainan bertipe arcade yang ber- 
nama Robotron? Atau mungkin bahkan 
Anda sangat menyukai permainan tersebut? 
Dalam game bernama Robotron yang saya 
maksud, Anda diharuskan untuk meledak- 
kan semua hal yang Anda lihat tanpa terke- 
cuali, dengan menggunakan laser yang ada 
di tangan Anda. Sulitnya, Anda sekaligus 
mesti melindungi keluarga Pixel dari sera- 
ngan beberapa robot. Uniknya, di Robotron, 
Anda mesti mengkontrol gerakan pesawat 
dan arah tembakan sekaligus dengan meng- 
gunakan 2 buah joystik. Pada Mutant Storm, 
Anda mesti menggunakan kombinasi antara 
keyboard dengan mouse. 

Setiap level yang akan di lewati memiliki 
tampilan layar tunggal atau single screen. 

Anda sebagai pilot dari pesawat milik 
Anda sendiri, diharuskan untuk menembak 
ratusan musuh yang muncul dalam berb- 
agai tipe atau bentuk. Mereka memiliki ke- 
mampuan yang berbeda-beda. Lewati juga 
89 wilayah yang disediakan bagi permain- 
an Anda sebagai tanda penaklukan agar 
mendapatkan angka tertinggi. 

Mutant Storm didistribusikan oleh 
PomPom Games. Untuk dapat memainkan 
game ini Anda membutuhkan PC dengan 
spesifikasi Pentium 3 400 Mhz keatas, 64 
MB ram, 30 MB harddisk, directX 8 atau 
lebih. Su 


www.infolinux.web.id 


etika Anda mengunakan email yang 

memiliki pop3, tentu Anda memerlu- 
kan sebuah email client guna membaca atau 
mengirimkan email-email Anda. Tidak ka- 
lah dengan yang lainnya, Thunderbird juga 
merupakan aplikasi e-mail client yang dapat 
Anda andalkan. 

Aplikasi ini diklaim oleh pembuatnya 
memiliki tingkat keamanan yang lebih baik, 
lebih mudah, dan lebih cepat. Selain itu ada 
pula fasilitas tambahan lain yang berguna 
untuk menangkal spam yang hendak ma- 
suk, fitur spell checker, extension support, dan 
masih banyak lagi yang lainnya. 

Dalam usianya yang masih sangat muda, 
Thunderbird sudah cukup populer di ka- 
langan pengguna internet hingga saat ini. 
Hal ini membuktikan Thunderbird memi- 
liki keistimewaan tertentu. Apalagi karena 
aplikasi ini dapat dijalankan oleh banyak 
sistem operasi, seperti Linux, maupun Win- 
dows. 

Kemampuan lain Thunderbird, yaitu 
mampu melakukan filter terhadap junk 
mail. Kemudian, Anda dapat menghapus 
junk mail tersebut atau sekedar memindah- 
kannya pada folder tertentu Saja. 

Anda juga dapat memilih cara menampil- 
kan email yang masuk, misalnya dengan 
tampilan baru berbentuk tiga kolom, atau 
yang lainnya. NSu 


INFOLINUX 02/2005 31 


Sekilas Info tentang Isi CD 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Info CD 


Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 


Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan library-library terbaru 
dan program-program pendukung lainnya 
agar dapat terinstalasi dengan baik (yang 
biasanya disebut “dependency”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket Binary RPM 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


RPM atau RedHat Package Manager kali pertama diperkenalkan oleh distro Red Hat dan 
diikuti oleh distro-distro lain seperti Mandrakelinux dan SuSE LINUX. 
Langkah-langkah instalasinya melalui shell (sebelumnya Anda login sebagai 'root'): 
1. Masuk ke direktori tempat file paket instalasi berada. 
cd /mnt/cdrom/jenis program/nama program 


. Ketikkan perintah: 


rpm -ivh program-4.4.4.1386.rpm 


Ingin menginstall lebih dari satu software? Anda dapat mengetikkan perintah: 
rpm -ivh programl1-4.4.4.1386.rpm program2-4.4.4.1386.rpm 


. Anda lupa apakah telah menginstalasi software tersebut atau belum, Anda bisa 


mengeceknya dengan perintah: 
rpm -ga | grep program 


Jika terdapat keluaran, berarti software tersebut telah terinstalasi sebelumnya. Sehingga 


Anda harus mengetikkan perintah: 


rpm -Uvh program-4.4.4.1386.rpm 


untuk meng-upgrade software tersebut. Tapi periksa dulu apakah software yang akan 


diinstalasi memiliki versi yang lebih baru. 


. Perhatikan pesan-pesan peringatan dependensi jika muncul. Karena software tersebut 
tidak dapat terinstalasi dengan baik jika dependensinya tidak ada. Ketikan perintah: 
rpm -Uvh --force program-4.4.4.1386.rpm 


jika Anda ingin memaksakan instalasi software tersebut. 


32 INFOLINUX 02/2005 


www.infolinux.web.id 


Tipe-tipe paket 


Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SUSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingka- 
tan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk 
diinstal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan 
ingin menggantinya. Hubungi kami melalui 
e-mail ke redaksi@infolinux.co.id. 


Berita | Ulasan | Adu Software | 


| Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


an 


rt 


— 


Noprianto 


Memahami Linux memang tidak semudah 
memahami penggunaan Mac OS ataupun Microsoft 
Windows. Bagi Anda yang tertarik, mengetahui cara 
kerja Linux atau distro Linux sangatlah menarik. 
Dengan memahaminya, kita bisa sedikit banyak 
mengetahui cara kerja sistem operasi secara umum. 


agi Anda yang pertama membeli 

komputer yang telah terinstalasi 

dengan Windows. Saat-saat pertama 
menggunakan, Anda mungkin akan merasa 
bingung, tidak mengerti suatu tombol ber- 
fungsi untuk apa, bagaimana mengopi file 
dan lain sebagainya. Namun, apabila Anda 
memang tertarik untuk memahami lebih 
lanjut, membaca satu buku dan disertai latih- 
an mungkin akan segera membantu Anda 
untuk mampu menggunakan Microsoft 
Windows. Apalagi, jika Anda menggunakan 
Windows XP yang saat ini mudah untuk di- 
gunakan. 

Bagi pengguna Mac OS, kesan sulit 
menggunakan atau bingung mungkin juga 
hanya terjadi di awal-awal penggunaan. Se- 
lanjutnya, ketrampilan Anda menggunakan 
sudah akan meliuk-liuk seperti kemampuan 
window di Mac untuk meliuk-liuk laksana 
penari berbakat. 

Sekarang, bagaimana dengan Linux? 
Mungkin lebih banyak pengguna yang akan 
terbingung-bingung dengan di Linux di kali 
pertama penggunaan dan terus terbingung- 
bingung sampai waktu yang cukup lama, 
dibandingkan dengan yang hanya bingung 
di awal. Apalagi jika kita bicara ini tahun 
lalu, atau dua tahun lalu. 


34 INFOLINUX 02/2005 


“Pertanyaan 
Seputar Linux 


Pengguna Windows dengan mudah dapat 
bertanya kepada teman-temannya yang 
juga menggunakan Windows. Bagaimana 
mengakses CDROM, bagaimana mengopi 
file dari disket dan lain sebagainya dapat de- 
ngan mudah terjawab. Dengan banyaknya 
pengguna yang menggunakan setting de- 
fault Windows, maka langkah demi langkah 
panduan akan dapat dilakukan dengan sa- 
ngat mudah. Hampir setiap komputer yang 
menggunakan Windows akan memiliki cita 
rasa penggunaan yang sama. Hal ini juga 
terjadi pada sistem Mac, yang walaupun 
secara komunitas lebih sedikit dan terbatas 
dibandingkan dengan komunitas pengguna 
Windows, kemudahan penggunaan dan 
konsep aplikasi (seperti satu tempat untuk 
tugas-tugas yang berhubungan) telah men- 
jadinya banyak penggunanya cukup belajar 
dari buku atau sekedar menggunakan. 

Linux agak sedikit repot. Pertama, ada 
halangan dari sisi distro. Kita boleh saja ber- 
tanya kepada rekan kita bagaimana caranya 
menginstall program yang kita inginkan. 
Dan, jawabannya bisa beragam. 

Halangan kedua ada pada sisi desktop. 
Kita bisa bertanya bagaimana cara mengopi 
file, dan jawabannya pun bisa beragam. 

Jangan lupakan juga Linux itu sendiri. 


www.infolinux.web.id 


LINUXER 


Pada awal-awalnya, setiap device harus se- 


lalu di mount agar dapat digunakan. Hal ini 
diperparah dengan mount point distro yang 
bisa berbeda-beda untuk device yang sama. 
Interface untuk mounting yang seragam 
juga belum ada. Pengguna SUSE mungkin 
tinggal klik pada icon floppy di desktop un- 
tuk mengakses disket, namun, bagaimana 
dengan pengguna distro lain yang tidak me- 
miliki fasilitas serupa? 

Untuk mengerti Linux dan membuat kita 
lebih mudah menggunakan Linux, mengerti 
Linux itu sendiri adalah hal yang penting. 
Oleh karena itu, kami mencoba menyajikan 
beberapa pertanyaan dan jawaban tanpa is- 
tilah teknis yang terlalu banyak, yang paling 
sering diajukan oleh pengguna Linux baik 
yang baru ataupun yang ingin mengetahui 
Linux lebih dalam. 


Bagian ini berisikan beberapa pertanyaan 
yang berhubungan dekat dengan sistem ope- 
rasi. Bagi Anda yang ingin sekedar meng- 
gunakan Linux, beberapa pertanyaan beri- 
kut ini mungkin akan kurang menarik bagi 
Anda. Namun, beberapa pertanyaan berikut 
ini juga akan membantu memahami Linux 
secara umum. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Kenapa harus ada sistem operasi? 

Setiap perangkat yang kita gunakan, mulai 
dari komputer sampai cellular phone adalah 
komponen elektronika yang memiliki fungsi 
elektronis sendiri. Namun, semua hal terse- 
but belum cukup karena belum bisa di- 
gunakan secara langsung oleh user. Tidak 
mungkin memrogram semua secara keras ke 
dalam komponen elektronika karena akan 
menjadi sangat mahal, kaku dan konyol. 
Oleh karena itu, kita kemudian mengenal 
konsep sistem operasi (sebuah program yang 
dapat memahami dan mengelola perangkat 
keras dan memiliki cara untuk berkomuni- 
kasi dengan pengguna), yang salah satunya 
bertujuan untuk menjembatani fungsi elek- 
tronis perangkat keras dengan penggunanya. 
Banyak fungsi pengelolaan kemudian di- 
serahkan kepada sistem operasi. Sistem ope- 
rasi juga menangani perluasan fungsi dari 
suatu perangkat. Tanpa adanya sistem ope- 
rasi, dengan desain saat ini, komputer dan 
cellular phone tentu hanya akan menjadi ba- 
rang elektronik yang tak memiliki fungsi. 


Bagaimana hubungan Linux dengan 
sistem operasi lain? 

Linux adalah salah satu sistem operasi yang 
menuruti standar POSIX (standar yang di- 
gunakan oleh banyak sistem operasi). Oleh 
karena itu, Linux bukanlah sistem operasi 
aneh yang hidup di dunia sendiri. Dengan 
implementasi Linux yang menuruti stan- 
dar tersebut, Anda yang bisa menggunakan 
Linux akan dapat pula menggunakan banyak 
sistem operasi lainnya. Linux juga dapat ber- 
jalan pada banyak jenis perangkat (mulai 
dari perangkat genggam sampai server). 


Bagaimana kemampuan Linux dalam 
menangani proses? 

Pertama-tama, kita perlu memahami bah- 
wa penanganan proses adalah sesuatu yang 
sangat penting bagi suatu sistem operasi. 
Bahkan, seberapa suatu sistem operasi dapat 
menangani proses dapat menyebabkan 
sistem operasi tersebut naik kelas ke sistem 
untuk enterprise turun kelas menjadi sistem 
operasi rumahan. Linux sebelum versi 2.6 
hanya mampu menangani PID sampai seki- 
tar 32000. Untuk kebutuhan rumah atau 
server kecil, ini sudah lebih dari cukup. Na- 
mun, untuk kebutuhan enterprise, ini masih 


jauh sekali. Kernel 2.6 kini datang dengan 


dukungan PID sampai lebih dari 1 juta. Hal 
ini setidaknya membantu Linux untuk mulai 
memasuki dunia enterprise lebih serius lagi. 


Bagaimana proses-proses saling 
berkomunikasi? 

Banyak cara. Namun, salah satu cara tertua 
adalah Interprocess communication dengan 
penggunaan signal. Jadi, suatu proses berbi- 
cara dengan proses lain dengan saling men- 
girimkan dan memroses signal. Signal sering- 
kali kita lakukan pula dalam kehidupan se- 
hari-hari. Andaikata masing-masing dari kita 
adalah sebuah proses, maka ajakan makan, 
ungkapan rasa sayang atau bahkan ancam- 
an juga bisa diartikan sebagai signal. Pihak 
yang menerima signal tersebut, seperti ajak- 
an makan, tentu bisa menanggapinya sesuai 
kondisi saat itu. Untuk mengirimkan signal 
di Linux, kita menggunakan program kill. 
Proses yang menerima signal bisa melakukan 
salah satu dari tiga hal berikut: menerima ak- 
si default apa adanya (ajakan makan berarti 
makan bersama), menolak (ajakan makan 
tidak diterima) atau membelokkan ke aksi 
lain (ajakan makan dibelokkan menjadi pergi 
jalan-jalan, misalnya). Namun, tidak semua 
signal yang dikirimkan bisa diproses sesuka 
keinginan proses penerima signal. 

Apakah yang dimaksud dengan shared 
library? Shared library adalah pustaka yang 
dimaksudkan untuk digunakan bersama- 
sama. Di Windows, kita mengenal shared 
library sebagai file dengan ekstensi .DLL. Di 
Linux, kita mengenal shared library dengan 
file berekstensi .so. Dengan adanya shared 
library, maka fungsi-fungsi untuk kebutuh- 
an tertentu bisa dipisahkan dari program 
utama, dan bisa digunakan ulang oleh ber- 
bagai program lain. Lokasi penyimpanan 
shared library adalah di /lib, /usr/lib atau 
/usr/local/lib. Beberapa program ada yang 
suka pula untuk menyimpan di direktori 
program mereka seperti /opt/XXX/lib dan 
lokasi lain. Shared library umumnya juga 
disingkat menjadi library atau lib saja. 


Bagaimana kompatibilitas binary di 
Linux? 

Sangat penting bagi suatu sistem operasi 
untuk menjaga kompatibilitas binary yang 
berjalan di atasnya. Binary bisa berupa 
program ataupun library. Perhatikanlah di 
Windows. Format portable executable milik 


www.infolinux.web.id 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


Windows cukup kompatibel untuk waktu 
yang cukup lama. Di Linux, kita pernah 
mengalami format binary a.0ut yang hampir 
bisa dipastikan tidak ada lagi saat ini. Semua 
binary menggunakan format ELF. Namun, 
Linux tetap bisa menerima format binary 
a.out asal dimasukkan sebagai opsi di kernel 
pada saat kompilasi. Kompatibilitas binary 
penting sekali untuk suatu platform. Linux 
bahkan mendukung tipe binary terpisah 
seperti class Java yang nantinya didaftarkan 
di kernel sebagai tipe tertentu, yang akan di- 
proses oleh program tertentu (JRE). 


Apakah kernel Linux dan apa pula kernel 
2.6? 

Kernel adalah inti dari suatu sistem operasi. 
Linus dan teman-temannya membuat ker- 
nel. Perubahan pada kernel akan memiliki 
dampak besar pada sistem operasi. Sebagai 
contoh, penggunaan kernel 2.4 hanya bisa 
menerima user sampai sekitar 65000 user. 
Namun, kernel 2.6 sudah bisa menerima 
lebih dari 4 juta user. Kernel Linux bisa 
dikompilasi sendiri oleh usernya melalui 
tampilan yang mudah untuk dimengerti. 
Pembuat distro juga umumnya memberi- 
kan tambahan sana sini pada kernel agar 
sesuai dengan distro mereka. Bagi yang 
ingin mencoba melakukan kompilasi ker- 
nel, Anda bisa mendownload source code 
kernel di http://www.kernel.org. 


Apakah Linux benar-benar telah 
digunakan secara serius? 

Sudah. Linux di pasar sistem operasi server 
menurut beberapa riset global memiliki ba- 
gian sekitar 20Y0 dan ini akan bertambah. 
Di dunia desktop memang baru sekitar 2Yo 
atau 3Yo. 


Apakah mungkin menjalankan Linux 
pada mesin-mesin non x86? 

Salah satu keunggulan Linux adalah dapat 
berjalan pada arsitektur non x86. Linux 
dapat berjalan di mesin-mesin 64bit seperti 
Sparc ataupun mesin-mesin kecil seperti 
ditemukan pada cellular phone, PDA atau- 
pun Single Board Computer. 


Apakah yang dimaksud dengan 
virtualisasi Linux? 

Linux juga dapat divirtualkan. Artinya, Linux 
dapat berjalan di atas Linux dengan bebera- 


INFOLINUX 02/2005 35 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


pa perubahan pada kernel. Salah satu proyek 
virtualisasi Linux yang paling berhasil adalah 
User Mode Linux (user-mode-linux.source- 
forge.net). Dengan proyek UML ini, Linux 
berjalan di atas Linux sebagai salah satu pro- 
ses. Namun, walau sebagai salah satu proses, 
instance Linux tersebut dapat berupa distro 
berbeda, atau menyediakan service berbeda 
sehingga sistem utama tetap bersih apabila 
salah satu instance kotor. Ini sangat berguna 
bagi software developer, system administrasi 
jaringan besar, atau pengguna yang senang 
mencoba-coba distro baru. Kunjungi web- 
site UML untuk informasi lebih lanjut. 


Apakah tersedia driver untuk Linux 
ketika membeli hardware tertentu? 
Ketika menggunakan Windows, membeli 
perangkat baru bukanlah masalah besar. 
Karena semua dilengkapi dengan driver 
yang cocok untuk versi Windows yang Anda 
gunakan. Di Linux, membeli hardware harus 
sedikit hati-hati. Kalau belum yakin bahwa 
Linux sangat mendukung hardware terse- 
but, berhati-hatilah. Karena, bisa-bisa baru 
berjalan di Linux sekitar 1 atau 2 tahun lagi. 
Hal ini disebabkan karena tidak semua pro- 
dusen perangkat keras menyediakan driver 
untuk Linux. Banyak pertimbangan. Mulai 
dari masalah bisnis, legal ataupun teknikal. 
Namun, hal ini diharapkan berubah seiring 
dengan makin banyaknya Linux digunakan. 
Kita nantikan driver dapat diinstall dengan 
cara yang mudah di masa depan. 


DISTRIBUSI LINUX 


Bagian ini berisikan berbagai pertanyaan 
mendasar dan lanjutan tentang distro Linux. 
Beberapa pemahaman seperti apakah penger- 
tian distro, kemudian kompatibilitas antar 
distro, memilih distro dan lain sebagainya 
akan dibahas. Bagi Anda yang ingin sekedar 
menggunakan Linux, beberapa pembahasan 
di sini mungkin akan kurang menarik. 


Apakah distro itu? 

Distro adalah kependekan dari distribusi. 
Sistem Linux adalah sistem yang terpisah- 
pisah. Ada kernel dan ada aplikasi/pustaka 
yang diambil dari komunitas free software. 
Namun, itu saja belum cukup. Harus ada in- 
staller yang mudah agar sistem Linux dapat 
diinstall oleh siapa saja. Kemudian, harus ada 
mekanisme pengaturan program-program, 


36 INFOLINUX 02/2005 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 
” DistroWatch.com: Put the fun back into computing. Use Linux, BSD.- Mozilla Firefox — xXx 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 2 
@-»-8G DA W hp 1diswowateh.com/ T| 00 | | 
'IW Distrowatch.com: Put the fun back in.. . (#Wine HO | Li www.rpm.org homepage - RPM Packa... oa 

Ad 
» Espafiol « Frimgais « Deutach » Cosiy » Br3g » Indonesia 
17 1OW. La T CH .COM " Home Page - Search « About DistroWatch 
Put the fun back Into computing. Una, BS0. br 
. DstroWakeh Woskiy Week: « Major Distributions - FAO 
Reviews and Articles Submit Distribution » Advertise 
(Type Distribution Name Go | IseletDistributon xl Go | |. paskanes « Statistics » Related Links 
Latest News and Updates 
News Flitering Options Ads by Goooooogke 
How to Tune Linux 
8 . £ Automated 
Distributlon: | ay x) Month: | ai 1) Year: | ay “| Hanan, 
graphs & exphanations 
Stability Resi | for Linux & mest UNIX 
Sena nra www samheck.com 
Advertise « Thank you for supporting DisiroWatch « Merchandise 
m19on LINUX ED | ai A 
SUSE LINUX 9.2 « Mandrakelinux 10.1 « Fedora Core 3: 13CDs only 20.95 mean ma 
7 Software 20 


2004-12-30 A Month Later with Mandrake Linux 10.1 Official Everything you 

LinuxForums.org has published a new review of the Official MAS UKNeW 

Edition of Mandrakelinux 10.1: "Whether you're new to Linux oran programming 

experienced guru, Mandrakelinux offers some excellent features 

for a home or smali network environment. You can configure and 

install virtually everything using the Mandrake Control Center, 

Almost everything can be done using a wizard. This can be both 
Internet (756) Mandrakelinux — comforting and daunting, depending on whether you're a Linux 
Akatnsmeleima INANI Data span: 


Done 


Situs web www.distrowatch.com. 


update dan lain sebagainya. Masalahnya, 
tidak ada seorang atau satu pihak pun yang 
mengelola Linux dan hal-hal yang kita bahas 
sebelumnya. Oleh karena itulah, ketika suatu 
pihak membungkus kernel, aplikasi, pustaka 
dan segala yang diperlukan dalam suatu cara 
instalasi serta manejemen program sendiri, 
kita menyebutkan sebagai suatu distribusi. Ini 
sama seperti analogi ayam goreng dipasaran. 
Apabila kita mengenal distro Linux SUSE, 
Red Hat, dan Debian misalnya, kita menge- 
nal ayam goreng KFC, Texas dan lainnya, ter- 
masuk buatan sendiri. Di sistem operasi lain 
seperti Windows dan Mac, kita sebenarnya 
juga mengenal distro, namun hanya ada satu: 
dari Microsoft atau Apple. 


Bagaimana kompatibilitas antar distro? 
Kita mengenal standarisasi Linux. Seberapa 
distro yang Anda gunakan menuruti stan- 
dar tersebut akan membantu meningkatkan 
kompatibilitasnya dengan distro lain. Dis- 
tro populer seperti SUSE dan Red Hat telah 
menuruti standarisasi Linux. Hal-hal lain 
seperti manajemen paket juga perlu diper- 
hatikan. Tidak semua paket berbasis RPM 
untuk suatu distro bisa digunakan langsung 
pada distro lain yang juga berbasis RPM. 
Bahkan, penamaan paket juga bisa berbeda 
untuk distro yang berbeda. Tidak semua 
distro kompatibel, namun distro-distro be- 
sar umumnya lebih menuruti standar. 


www.infolinux.web.id 


Ir 
Ia 


Dimanakah saya bisa melihat distro- 
distro populer? 

Anda bisa amati di www.distrowatch.com. 
Di website tersebut, akan terdapat link un- 
tuk mengakses distro-distro terpopuler. Pe- 
main-pemain lama seperti Slackware, SUSE, 
Debian dan Red Hat masih bertahan sebagai 
distro-distro top. Distro baru seperti Knop- 
pix mampu merebut minat pasar yang Anda 
dan menjadikannya sebgai salah satu distro 
terpopuler. Satu hal yang perlu diperhatikan, 
predikat distro populer diberikan kepada 
distro umum karena minat pasar memang 
condong ke arah tersebut. Tidak terkenal 
atau populer bukan berarti tidak bisa digu- 
nakan. Banyak distro kecil yang tidak masuk 
sebagai distro populer namun sangat dian- 
dalkan oleh penggunanya. Umumnya, dis- 
tro-distro tersebut memiliki fungsi khusus. 


Apakah yang dimaksud dengan distro 
umum dan distro khusus? 

Distro umum dan khusus bisa dibedakan 
berdasarkan target penggunanya. Seperti 
dibahas sebelumnya pada distro-distro po- 
puler, distro umum memiliki pasar yang 
lebih luas karena distro tersebut bisa diguna- 
kan oleh siapa saja. Pengguna biasa, pengem- 
bang aplikasi atau system administrator. 
Dengan tersedianya banyak paket di inter- 
net, maka distro tersebut diharapkan dapat 
diandalkan untuk berbagai tugas. Di lain si- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


si, terdapat pula distro yang dikembangkan 
dengan tujuan sangat spesifik, seperti untuk 
firewalling, atau untuk rescue system, atau 
untuk demo dan lain sebagainya. Penggu- 
nanya lebih terbatas dan jelas. Kenapa kita 
membahas ini? Pada dasarnya, karena setiap 
pengguna adalah unik, maka tingkat kebu- 
tuhannya juga mungkin unik. Anda tidak 
harus selalu menggunakan distro populer 
seperti Red Hat apabila kebutuhan Anda 
memang tidak perlu dipenuhi dengan dis- 
tro sekompleks (dan semahal) itu. Cobalah 
cari-cari di Google untuk distro yang sesuai 
dengan kebutuhan Anda. 


Apakah yang dimaksud dengan distro 
untuk enterprise? 

Kata yang satu ini memang unik. Begitu 
kata enterprise dicantumkan dalam nama 
produk, maka seolah-olah harga bisa diten- 
tukan dengan sangat fleksibel (tingginya). 
Dan, tak jarang istilah ini digunakan pula 
secara asal-asalan dan disalahgunakan. Di 
dunia Linux, kita mengenal Red Hat Enter- 
prise Linux, atau SUSE Linux Enterprise. 
Harganya biasanya cukup mahal. SUSE mi- 
salnya, untuk dukungan 16 CPU bisa men- 
capai hampir USD 1000. Umumnya, selain 
mendukung multiprosesor, dan tingkat 
komputasi yang canggih, dukungan yang di- 
berikan juga cukup bagus. Paket-paket yang 
tersedia juga dimaintain lebih baik dan seri- 
us. Apabila Anda memang ingin mendapat- 
kan dukungan penuh, dengan tingkat kom- 
putasi yang tinggi dan mau membayar, ma- 
ka tidak ada salahnya mencoba distro untuk 
kebutuhan enterprise. Tapi, apabila Anda 
hanya membutuhkan server yang selalu me- 
nyala 24x7, dengan service file server (SMB, 
NES) atau web server yang terus aktif, Anda 
sepertinya masih belum perlu mengeluar- 
kan uang sebesar itu untuk membeli distro 
enterprise. 


Bagaimana kalau saya ingin membuat 
distro sendiri? 

Pertanyaan tersebut akan mirip dengan per- 
tanyaan: menggoreng ayam sendiri? Tentu- 
nya, apabila menganalogikan distro dengan 
ayam goreng siap santap yang dijual di pa- 
saran. Bagi Anda yang selalu membeli ayam 
goreng siap santap, kenapa sampai Anda 
harus menggoreng ayam sendiri? Bosan? 
Tidak ada yang cocok? Atau menimbulkan 


ketergantungan? Membuat ayam goreng 
sendiri bukanlah hal yang sederhana. Anda 
mungkin butuh waktu belajar. Butuh me- 
racik bumbu rahasia sendiri, sampai harus 
menyediakan alat-alat masak yang cocok. 
Belum lagi masalah pasca menggoreng. Mi- 
nyak dimana-mana, piring-piring kotor 
dan lain sebagainya. Atau, apakah semua 
akan menjadi lebih sederhana kalau Anda 
mencari ayam goreng merek lain yang be- 
lum Anda coba? Begitupun juga dengan 
membuat distro sendiri. Saat ini, Anda bisa 
membaca banyak referensi tentang mem- 
buat distro sendiri. Distro besar ataupun 
distro kecil. Namun, waktu dan biaya yang 
diperlukan tidaklah kecil. Pastikan Anda 
sudah mencari dan mendapatkan tidak ada 
distro yang cocok untuk kebutuhan Anda 
sebelum Anda membuat distro sendiri. 


Apakah yang dimaksud dengan 
penurunan distro? Saya cukup sering 
mendengarnya. 

Penurunan distro adalah salah satu cara 
untuk membuat distro baru, namun tidak 
memulainya dari nol. Paling tidak, Anda 
tidak harus merancang manajemen paket, 
penanganan konfigurasi dan lain sebagainya. 
Penurunan distro saat ini sedang populer. 
Apabila Anda sangat senang fitur tertentu 
suatu distro dan tidak menyukai atau tidak 
membutuhkan fitur lainnya, Anda bisa-bisa 
saja membuat distro sendiri dan memfokus- 
kan diri untuk melengkapi dan memperbaiki 
fitur yang Anda sukai tersebut. Menurunkan 
suatu distro termasuk membuat distro, na- 
mun tidak dari start. Katakanlah membuat 
distro dari nol akan memulai dari titik nol 
sampai 10. Menurunkan suatu distro bisa 
dianggap memulai dari titik ke 8 sampai 
10. Banyak sekali tutorial yang membantu 
bagaimana menurunkan dari suatu distro. 
Namun, sekali lagi, pikirkan benar kebutuh- 
an Anda. 


Apakah yang dimaksud dengan live 
distro? 

Live distro adalah distro yang umumnya 
dijalankan dari perangkat removeable dan 
dapat bekerja tanpa bantuan harddisk. 
CDROM dimasukkan dan secara otomatis 
proses booting akan dilakukan dari CDROM 
tersebut, tanpa menyentuh harddisk Anda 
dan setelah selesai loading, Anda sudah bisa 


www.infolinux.web.id 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


menikmati desktop yang indah, atau login 
prompt. Semua hal tersebut dimungkinkan 
karena adanya RAM disk. Bagian dari RAM 
diambil dan dijadikan filesystem root untuk 
sementara untuk file yang berubah. Sebagian 
file yang tidak berubah (seperti program) 
akan tetap berada di CDROM untuk diak- 
ses. Contoh distro live komplit yang populer 
belakangan adalah Knoppix. Live distro juga 
umumnya digunakan sebagai router atau 
firewall dengan memanfaatkan disket dan 
komputer kuno. Apabila ada masalah, maka 
komputer tinggal di reboot. Fungsi lain dari 
live distro adalah demo produk. Banyak 
sekali distro yang kini menampilkan video 
produk setelah selesai loading. 


Apakah yang harus saya lakukan 
sebelum memilih distro? 

Memilih distro adalah pekerjaan yang gam- 
pang-gampang susah. Masalahnya, Anda 
harus mendefinisikan dahulu kebutuhan 
dan budget Anda dan setelah itu, barulah pe- 
milihan dapat dilakukan dengan baik. Apa- 
kah Anda ingin distro yang mudah diguna- 
kan, lengkap, update tersedia cepat, deteksi 
hardware baik dan sekaligus mendapatkan 
dukungan dari pembuatnya? Atau hanya 
sekedar mudah diinstall dan lengkap? Atau 
ingin dijadikan sebagai server yang selalu si- 
buk? Perhatikan juga bahwa distro mungkin 
bisa Anda download, namun biaya support 
dan training mungkin akan menjadi ma- 
hal. Hitunglah baik-baik. Membeli distro 
seharga USD 90 mungkin akan jatuh lebih 
murah apabila Anda membeli distro seharga 
USD 35 namun training dan support harus 
dilakukan lebih sering dan berat. 


Saya mungkin akan sering berpindah 
distro. Tindakan berjaga-jaga apa yang 
harus saya lakukan agar tidak 
mengulang belajar? 

Berpindah distro adalah hal yang poten- 
sial terjadi. Agar tidak mengalami kesulitan 
mempelajari distro baru dari nol lagi, usa- 
hakan Anda memahami Linux itu sendiri. 
Kemudian, usahakan menggunakan tool- 
tool standar dan jangan terlalu tergantung 
pada fasilitas distro. Menggunakan tentu sa- 
ja boleh, namun, tetap pahami cara kerjanya 
(apabila Anda beresiko tinggi harus berpin- 
dah distro, dan kemudian langsung bekerja 
tanpa kesempatan belajar). SUSE mungkin 


INFOLINUX 02/2005 37 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


hebat dengan YaST, tapi paling tidak, Anda 
harus tahu file mana yang diedit ketika men- 
jalankan file tertentu misalnya. YaST juga 
handal dalam manajemen paket program, 
tapi sesekali, cobalah menggunakan RPM. 


BOOTLOADER DAN BOOTING 


Bagian ini berisikan beberapa pertanyaan 
tentang penggunaan bootloader dan proses 
booting secara umum. Memahami kedua- 
nya adalah salah satu cara memahami sistem 
Linux itu sendiri. 


Apakah bootloader itu? 

Bootloader, seperti namanya adalah pro- 
gram yang bertugas untuk menjalankan 
proses booting sistem operasi. Umumnya, 
program ini disimpan dalam MBR harddisk 
Anda, dan bertindak sebagai boot manager. 
Umumnya, bootloader akan selalu terinsta- 
lasi apabila Anda melakukan instalasi Linux. 
Bootloader juga sangat berguna ketika Anda 
menggunakan dua sistem operasi seperti 
Linux dan Windows. Dengan demikian, 
ketika proses booting dilakukan, Anda akan 
menjumpai sebuah menu kecil untuk me- 
milih sistem operasi ataupun memberikan 
opsi tertentu pada sistem operasi tertentu. 
Saat ini, bootloader yang terkenal 


Apakah bootloader-bootloader populer 
dan umum digunakan di Linux? 

Lilo dan grub. Lilo telah dikembangkan 
cukup lama namun sangat konvensional. 
Grub lebih baru dan mudah digunakan. 
Umumnya, Anda tidak perlu memilih grub 
loader yang ingin diguankan pada saat in- 
stalasi distro. Hampir semua distro telah 
memilih bootloader tertentu sebagai boot- 
loader default. 


Bagaimana saya menginstall bootloader? 
Instalasi bootloader akan dilakukan secara 
otomatis ketika Anda melakukan instalasi 
distro. Namun, apabila Anda ingin melaku- 
kannya secara manual, Anda dapat melaku- 
kannya sendiri. Bootloader lilo haru selalu 
diinstall kembali apabila kita melakukan 
pengubahan file-file yang dibutuhkan pada 
saat booting. Hal ini disebabkan karena lilo 
akan merekam posisi file di dalam harddisk 
secara keras. Untuk menginstall ulang lilo, 
sebagai root, ketikkan perintah berikut ini: 
# lilo 


38 INFOLINUX 02/2005 


Grub lebih modern dan tidak memer- 
lukan instalasi ulang apabila ada file yang 
berubah. Grub tidak merekam posisi file di 
harddisk secara keras. Namun, instalasi ulang 
grub bisa dilakukan terutama apabila boot- 
loader Anda dihapus oleh program tertentu, 
atau Anda melakukan instalasi Windows XP 
setelah menginstall Linux karena Windows 
XP akan menimpa bootloader dengan mi- 
liknya. Untuk instalasi ulang grub, berikan 
perintah berikut ini sebagai root: 

# grub-install XDEVICE- 


sebagai contoh: 
# grub-install /dev/hda 


Bagaimana saya dapat meng-uninstall 
bootloader? 

Cara yang pertama, dengan menghapus be- 
berapa byte tempat bootloader terinstallasi 
(menggunakan program dd) sebaiknya ti- 
dak dilakukan karena resikonya terlalu be- 
sar. Apabila Anda menggunakan lilo, maka 
Anda bisa memberikan perintah berikut ini 
untuk menghapus lilo: 

# lilo -u 


Bagi Anda yang memiliki bootdisk Win- 
dows-windows lama, Anda juga memper- 
gunakan program fdisk seperti berikut ini 
untuk memaksa MBR dibersihkan: 

# fdisk /mbr 


Bagaimanakah proses boot di Linux? 

@ Pertama-tama, bootloader akan men- 
jalankan kernel. Kernel kemudian akan 
melakukan dekompresi dan melakukan 
inisialisasi struktur datanya di memori, 
sekaligus melakukan beberapa persiapan 
yang diperlukan. 

@ Setelah kernel selesai, umumnya, pada 
distro-distro modern, image ramdisk 
akan dijalankan dan root file sistem 
sementara akan dimount ke ramdisk 
sehingga Anda akan memiliki sebuah 
sistem Linux kecil di RAM Anda. Sistem 
Linux kecil ini umumnya akan melaku- 
kan beberapa persiapan sebelum mema- 
suki sistem yang sebenarnya. Salah satu 
contoh yang umum adalah menjalankan 
modul untuk filesystem tertentu, atau 
bahkan menjalankan modul untuk hard- 
disk tertentu. Sistem Linux kecil ini ber- 
fungsi sebagai penengah antara kernel 


www.infolinux.web.id 


dan root yang sebenarnya. Di distro-dis- 
tro kuno (beberapa tahun lalu, dengan 
pengecualian beberapa distro besar), hal 
ini umumnya tidak dilakukan karena ada 
yang melakukan kompilasi kernel tanpa 
menggunakan modul. Sistem Linux kecil 
ini sangat berguna karena kernel saat ini 
umumnya cukup minimalis dengan ba- 
nyak modul disekitarnya. Setelah sistem 
Linux mini ini selesai, root filesistem 
yang sebenarnya siap diakses. 

@ root filesistem kemudian dimount dan 
kontrol segera diserahkan kepada pro- 
gram init (nenek moyang proses di 
Linux, program yang pertama dijalankan 
setelah memasuki root filesistem yang 
sesungguhnya), yang akan membaca 
konfigurasi init di /etc/inittab. 

@ Langkah berikutnya akan sangat tergan- 
tung kepada inittab. Tentunya, runlevel 
akan dibaca terlebih dahulu dan sistem 
akan melanjutkan eksekusi service sesuai 
runlevel. 

@ Langkah berikut ini juga sangat tergan- 
tung prinsip yang dianut distro. Umum- 
nya, semua script-script untuk men- 
jalankan service sesuai runlevel akan di- 
jalankan. Script-script tersebut umumnya 
terletak di /etc/rc.d/rc (RUNLEVEL».d/" 

@ Sesuai dengan nomor urutnya, script- 
script tersebut kemudian dijalankan. 
Salah satu dari script tersebut ada yang 
akan menjalankan program authenti- 
kasi, yang mana setelahnya, Anda akan 
melihat login prompt baik dalam modus 
teks ataupun GUI. 

@ Proses booting pun selesai. 


Apakah yang dimaksud dengan service 
sistem operasi? 

Servis sistem operasi adalah program-pro- 
gram yang akan dijalankan, terutama ketika 
booting. Umumnya, di sebagian besar dis- 
tro Linux, script-script untuk menjalankan 
service tersebut akan disimpan di /etc/rc.d/“ 
atau /etc/init.d/". 


Linux saya lambat sekali. Apakah yang 
bisa saya lakukan untuk mempercepat 
booting? 

Mempercepat booting dapat dilakukan salah 
satunya dengan mengurangi service yang 
dijalankan pada saat booting. Beberapa di- 
antaranya dapat dilakukan belakangan, atau 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


secara manual. Ada beberapa hal yang cukup 
eksperimental untuk dilakukan. Beberapa 
sistem operasi dapat booting dengan sangat 
cepat dengan salah satu trik umum adalah 
menjalankan service yang kurang penting 
namun lambat setelah layar login ditampil- 
kan. Dengan demikian, user tidak akan 
merasa menunggu terlalu lama. Tergantung 
distro Anda, Anda juga dapat melakukan 
hal yang sama dengan mengubah nomor 
urut service (perhatikan SXXXSCRIPT» di 
/etc/rc.d/rcKRUNLEVEL».d/". Hal ini bu- 
kan ide yang baik, namun bisa menipu. Cara 
yang lebih baik adalah dengan mengubah 
total mekanisme eksekusi service sehingga 
service akan dijalankan oleh program yang 
mampu menjalankan service dengan pe- 
ngaturan proses yang baik, mampu melaku- 
kan threading atau forking yang baik, ter- 
gantung konteks. Cara ini digunakan pada 
sistem operasi populer lain yang dapat load- 
ing dengan sangat-sangat cepat. Intinya, kita 
merasa cepat karena kita segera menjumpai 
tampilan untuk kita. 


Apakah yang dilakukan ketika 
melakukan kustomisasi proses booting? 
Secara sederhana adalah dengan mengubah 
runlevel, mengatur service-service yang akan 
dijalankan dan mengatur prioritas service. 
Berhati-hatilah dalam mengatur proses 
booting. Salah-salah, sistem bisa tidak dapat 
diboot. 


Apakah yang dimaksud dengan runlevel? 
Runlevel akan mengatur service-service 
apa saja yang akan dijalankan selama boot- 
ing. Sebagai contoh, runlevel 1 hanya akan 
menjalankan service yang cukup untuk 
menjalankan sistem single user. runlevel 2 
pada beberapa distro adalah multiuser tanpa 
kemampuan jaringan, runlevel 3 adalah mul- 
tiuser dan jaringan, runlevel 4 pada beberapa 
distro tidak digunakan, dan runlevel 5 adalah 
multiuser, jaringan dan modus grafikal. Ti- 
dak semua distro menuruti aturan ini. Ada 
beberapa runlevel tambahan, diantaranya, 
runlevel 0 untuk shutdown, dan runlevel 6 
untuk restart. 


Apakah yang dimaksud dengan ramdisk? 
Ramdisk adalah cara untuk menggunakan 
sebagian dari RAM sebagai disk. Dengan 
demikian, sebagian RAM tersebut bisa kita 


format, bisa kita mount dan kita gunakan 
laksana partisi sendiri. Umumnya, ramdisk 
pada saat booting digunakan untuk sistem 
Linux mini sebelum memasuki sistem Linux 
sesungguhnya. 


PARTISI DAN FILESISTEM 


Bagian ini akan membahas beberapa hal se- 
hubungan dengan partisi dan penggunaan 
filesistem. Pemahaman akan hal ini akan 
menjadikan kita lebih memahami Linux. 


Bagaimanakah membuat partisi di Linux? 
Pembuatan partisi di Linux dapat dilaku- 
kan menggunakan program fdisk. Namun, 
program ini tidak bisa digunakan untuk me- 
ngubah ukuran partisi tanpa merusak data 
didalamnya. Program lain yang dapat Anda 
gunakan adalah program parted (pernah 
dibahas di InfoLINUX). Program ini dapat 
digunakan untuk mengubah ukuran partisi 
tanpa kehilangan data. Namun, satu hal yang 
harus kita sepakati di sini adalah tidak bi- 
jak untuk mengubah terus menerus ukuran 
partisi. Kita memiliki cara yang lebih baik 
apabila Anda membutuhkan ukuran partisi 
yang sangat dinamis. Kita akan membahas- 
nya pada poin terakhir di bagian partisi dan 
filesystem. 


Apa yang dimaksud dengan ID partisi? 
Setiap partisi yang kita buat bisa memiliki 
ID untuk digunakan pada sistem operasi 
tertentu. Kita sebut ini sebagai partition ID. 
Sebagai contoh, pada fdisk, kode untuk par- 
tisi Linux adalah 83. Untuk NTES adalah 7, 
dan lain sebagainya. Anda bisa menjalankan 
fdisk dan mengetikkan 1 sebagai perintah 
untuk menampilkan id partisi. 


Bagaimana cara mudah menyiapkan 
partisi untuk Linux? 

Mempersiapkan partisi dari Windows meru- 
pakan salah satu cara yang baik apabila 
Anda ingin menginstall Linux setelah meng- 
install Windows. Siapkan minimal satu par- 
tisi berukuran miniml 4 GB, dengan tipe 
FAT32 misalnya. Anda bisa memformatnya 
apabila diinginkan. 


Bagaimana partisi minimal untuk 
menjalankan Linux? 

Cukup satu partisi berukuran kurang lebih 4 
GB. Itu saja. Dengan asumsi, komputer anda 


www.infolinux.web.id 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


memiliki kecepatan CPU lebih tinggi dari 
Pentium II 500 dan RAM minimal 256 MB. 
Anda tidak perlu menyediakan partisi-par- 
tisi lain seperti untuk boot, untuk user dan 
lain sebagainya apabila Anda hanya meng- 
gunakan Linux untuk kebutuhan pribadi. 


Apakah filesystem yang digunakan di 
Linux? 

Kita mengenal cukup banyak filesistem yang 
didukung Linux. Sebut saja ext2 dan ext3. 
Kemudian, ada pula reiserfs dan jfs. Dan, 
masih banyak lagi. Umumnya, saat ini, gu- 
nakanlah filesistem yang mendukung fasili- 
tas journaling seperti ext3. reiserfs dan jfs. 
Dengan sistem journaling, pengubahan ke 
perangkat keras hanya akan dilakukan apa- 
bila jurnal telah di-commit. Hal ini akan 
membuat filesistem Anda tidak rentan ketika 
sistem mengalami kegagalan listrik. Ketika 
file sedang dikopi dan waktu commit belum 
tercapai, maka jurnal akan di-rollback dan 
hanya membutuhkan perbaikan kecil pada 
filesistem dengan asumsi ada beberapa ba- 
gian file yang terkopi. Penulis telah menggu- 
nakan reiserfs untuk waktu yang lama, dan 
cukup puas. 


Bagaimana saya harus memilih 
filesystem? 

Memilih filesystem adalah hal yang juga 
gampang-gampang susah. Namun, seperti 
dibahas sebelumnya, Anda harus memilih 
filesistem dengan kemampuan journaling. 
Setelah itu, pikirkan baik-baik, apakah file- 
sistem Anda akan dipenuhi oleh file kecil- 
kecil namun banyak, atau file besar-besar. 
Beberapa filesistem lebih cermat dalam 
menangani file-file kecil dan lain sebagainya. 
Pembahasan mengenal hal ini tidak diba- 
has pada kesempatan kali ini. Hal lain yang 
perlu dipikirkan adalah apakah Anda mem- 
butuhkan fitur lain seperti kemampuan re- 
size on the fly dan lain sebagainya. Penulis 
beberapa kali membutuhkan resizing partisi, 
dan reiserfs datang dengan tool yang cukup 
mampu dalam melakukan resize on the fly. 


Bagaimana saya memformat disk di 
Linux? 

Pembuatan partisi, atau yang lebih kita 
kenal dengan istilah format di Windows 
adalah mempersiapkan partisi untuk me- 
nyimpan file-file. Dalam tahap pembuatan 


INFOLINUX 02/2005 39 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


filesystem ini, beberapa hal akan disesuai- 
kan dengan tipe filesistem, termasuk alokasi 
beberapa bagian disk untuk menyimpan jur- 
nal, atribut tambahan, dan lain sebagainya. 
Umumnya, di Linux, pembuatan filesistem 
dapat dilakukan dengan program berawalan 
mkfs.“, sebagai contoh: 

/sbin/mkfs.ext3 

/sbin/mkfs.reiserfs 

/sbin/mkfs.msdos 

/sbin/mkfs.xfs 


Apakah yang dimaksud dengan mount? 
Mount adalah proses menghubungkan 
suatu partisi atau perangkat dengan file- 
sistem aktif. Proses mount (menggunakan 
program mount) akan melibatkan dua 
komponen utama: device dan mount point. 
Device adalah partisi atau perangkat, se- 
mentara mount point adalah direktori 
sementara untuk menampung isi device. 
Dengan demikian, untuk mengakses par- 
tisi atau device tersebut, kita mengakses ke 
direktori mount point. Setelah semuanya 
selesai, kita melakukan unmount dengan 
program umount dan direktori tersebut 
kembali menjadi direktori biasa. 


Bagaimana saya memeriksa filesystem 
di Linux? 
Memeriksa filesystem dapat dilakukan secara 
periodik. Filesistem di Linux cukup tangguh, 
namun tindakan preventif selalu penting. 
Untuk memeriksa filesistem, kita menggu- 
nakan program fsck.“ seperti berikut ini: 
/sbin/fsck.reiserfs 
/sbin/fsck.ext3 
/sbin/fsck.xfs 


Apakah yang dimaksud dengan 
virtualisasi storage? 

Virtualisasi storage adalah mekanisme dima- 
na kita membuat seolah-olah device penyim- 
panan menjadi virtual. Tidak tergantung 
lokasi, tidak tergantung partisi atau disk, 
dan lain sebagainya. Kita akan mengambil 
salah satu aspek virtual untuk storage: tidak 
tergantung partisi/disk. Bayangkan skenario 
berikut ini. Anda memiliki 3 partisi, masing- 
masing berukuran 10 GB. Partisi pertama 
untuk Linux, yang kedua untuk Windows, 
dan yang ketiga untuk data. Suatu hari, par- 
tisi pertama penuh sementara Anda masih 
membutuhkan tempat. Anda tidak bisa be- 


40  INFOLINUX 02/2005 


gitu saja menggunakan partisi ketiga. Dalam 
kondisi ini, mungkin karena perancanaan 
yang tidak terlalu matang, kita berhadapan 
pada kondisi tidak optimal. Partisi pertama 
sesak dan kita terus membutuhkan ruang, 
sementara partisi ketiga kosong melom- 
pong. Mengubah ukuran partisi dengan 
Partition Magic atau parted bukan solusi 
yang bijak. Solusi yang baik adalah dengan 
memiliki chunk-chunk kecil partisi, yang 
siap kita tambahkan atau kurangi dalam se- 
buah partisi virtual/logikal yang dibangun 
juga diatas disk virtual. Semua hal ini di- 
mungkinkan dengan LVM (pernah dibahas 
langkah demi langkah di InfoLINUX). 


INSTALASI SOFTWARE 


Instalasi software dan manajemen paket 
adalah isu yang tidak ada habis-habisnya di 
Linux. Kita akan membahas beberapa hal 
seputar isu ini. Memahami instalasi soft- 
ware akan membantu kita menguasai sistem 
Linux lebih baik lagi. 


Bagaimakah konsep pengaturan 
software di Linux? 

Di Linux, kita mengenal pustaka dan ap- 
likasi. Sebisa mungkin, sebuah aplikasi 
menggunakan pustaka yang telah tersedia, 
daripada mengimplementasikannya sendiri. 
Oleh karena itu, banyak pengembang aplika- 
si yang mengandalkan pustaka yang tersedia. 
Dan, ketika aplikasinya didistribusikan, 
maka aplikasi tersebut akan menuntut ke- 
tersediaan pustaka yang dibutuhkan. Ini 
adalah hal yang penting untuk dipahami. 
Apabila setiap aplikasi berniat membundel 
pustakanya sendiri, maka instalasi software 
tidak akan serepot ini di Linux. Cara seperti 
ini memang mudah, namun nantinya akan 
menimbulkan redundansi pustaka dan kon- 
flik pustaka. Kita cukup jarang menemukan 
pustaka suatu aplikasi disimpan di dalam 
direktori aplikasi, kecuali aplikasi yang besar 
dan unik. Di Windows, kita bisa menemukan 
.DLL dimana-mana, termasuk banyak sekali 
di program files. Di Linux dan di Windows, 
pendekatan yang digunakan berbeda. 


Apakah aplikasi statis dan dinamis itu? 

Aplikasi dikatakan dikompilasi statis apabila 
pustaka-pustaka yang dibutuhkan dikompi- 
lasi ke dalam binary aplikasi. Dengan demiki- 
an, aplikasi tidak lagi membutuhkan pustaka 


www.infolinux.web.id 


tambahan. Tidak semua dapat dikompilasi 
secara statis. Binary aplikasi akan berukur- 
an jauh lebih besar. Pendekatan ini sangat 
umum ditemukan di Windows, namun ti- 
dak umum di Linux. Di Linux, aplikasi lebih 
banyak dikompilasi secara dinamis. Sebagai 
konsekuensinya, sebuah program akan bisa 
bergantung pada banyak pustaka. Ukuran 
binary akan menjadi kecil sekali. Untuk me- 
lihat suatu program bergantung pada pusta- 
ka apa saja, gunakan program ldd, seperti 
contoh berikut ini: 
$ 1dd /bin/1s 
linux-gate.so.1l —— 
(Oxffffeggg) 
librt.so.1 — /lib/t1s/ 
librt.so.1 (0x409035000) 
libacl.so.1 — /lib/ 
libacl.so.1 (09x400348008) 
libselinux.so.1 — /lib/ 
libselinux.so.1 (0x40043900) 
libc.s0o.6 - /lib/t1s/ 
libc.s0o.6 (9x40052000) 
libpthread.so.9 — /1ib/ 
t1s/libpthread.so.@ (9x40167000) 
/Nib/1d-linux.s0o.2 — 
/lib/1d-linux.so.2 (9x400800008) 
libattr.so.l -5 /lib/ 
libattr.so.1 (9x40177008) 


Bagaimana cara saya mengerti direktori- 
direktori Linux? 

Direktori-direktori yang digunakan oleh 
aplikasi dibedakan menjadi beberapa: pro- 
gram, pustaka, konfigurasi, data dan do- 
kumentasi. Umumnya, untuk program, 
akan diletakkan di /bin, atau /usr/bin, atau 
fusr/local/bin. Untuk pustaka, umumnya di- 
letakkan di /lib, /usr/lib, atau /usr/local/lib. 
Untuk konfigurasi, umumnya di /etc. Un- 
tuk data, umumnya di /usr/share/. Untuk 
dokumentasi, umumnya di /usr/share/doc. 
Pendekatan seperti program files di Win- 
dows juga dapat ditemukan di Linux, dan 
disimpan di direktori /opt. 


Apakah yang dimaksud dengan paket 
aplikasi seperti RPM? 

Karena prinsip aplikasi di Linux yang ingin 
menggunakan apa yang telah ada, maka pack- 
ager aplikasi tidak perlu membundel semua 
dalam satu paket dan membuat installer 
sendiri. Cukup sertakan semua file yang dibu- 
tuhkan, dan katakan saja aplikasi yang ingin 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


50 Pertanyaan Seputar Linux 


didistribusikan memerlukan pustaka atau 


” Wine HO- Mozilla Firefox — Xx 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 3 


program apa. Atau, konflik dengan program : AA” 


' . Ka - wp - 5 Ox Ka | & htp:imww.winehg.org/ “| 00 ) 
apa yang lain sebagainya. Semua program, “#wnena . oa sa a 
deskripsi dan aplikasi tersebut kemudian 7 
dibundel dalam satu paket. Kita mengenal $ Crosf ver GuickTime on Linux 
beberapa tipe paket. Yang umum ditemu- 
: 
kan adalah RPM dan DEB. Paket RPM di- Introduction Na an aa 
gunakan oleh distro-distro seperti Red Hat “5 API on top of X and Unix. 
: Btamnali Think of Wine as a compatibility layer for running Windows 
dan SUSE, sementara, DEB digunakan oleh Lontributing programs. Wine does not reguire Microsoft Windows, as it Issue: 254 
bi £ d L 2 b £ Pp News ISA competaec atamanya Implementaten Ore 12/24/2004 
- Indows consisting ol non-Microsoit code, 
De jan, Knoppix, an lain sebagainya. Ia pre howaver Wine can optonally use: native Windows DLLs if 0 Name CromOver Office 41 


: th ilable. Wil ides both a devell t 
ket-paket tersebut tidak executable. Mereka tisse oo” | ktfor porting Windows source code to Unix 5 wol 2 Minslooh Uogsted 
luk ii t SUBpart m | 2s a program loader, allowing many unmodified Windows programs to run on x86-based 0 WINEprobe Initiative 
memerlukan program seperu rpm ataupun (support 0 Unixes, including Linux, Eree8SD. and 2 le Ontimizntian 
Launching Apps 
TI Peacaa More information can be read in the articles why Wine is so important, and 
dpkg untuk dapat diinstall. Documentation keua IF you are wondering how well a particular application works in Wine, please examine 4 
Fao the Applications Database. For installation instructions and step-by-step help with running 12/17/2004 
wine, take a look at the User Guide. 0 MSI Status Update 
HowTo 
1 ibili i i . The ficensing terms GNU Lesser General Public License. Hanana 
Bagaimana kompatibilitas paket antar Busana eos ipin ak 9 Ramauna uts 
ponlisntior Apartment Oreoknge 
lications 
distro? ana : 
. 2 ke as December 24, 2004: Wine Weekly News Issue 254 TARNA 
Pertanyaannya adalah: apakah kita bisa Ta aa 


menggunakan RPM untuk Red Hat di 
SUSE? Jawabannya tegasnya adalah tidak, 
walaupun dengan beberapa pengecualian. 
Walaupun sama-sama RPM, aturan-aturan 
pada setiap distro mungkin menjadikanya 
tidak kompatibel. Sebagai contoh, di Red 
Hat, suatu paket mungkin dinamakan A. 
Sementara, di SUSE, mungkin Al. Paket 
B yang ingin kita install membutuhkan A, 
sementara, tidak ada A di SUSE. Padahal, 
fungsionalitas A datang bersama Al. Aturan 
lain yang berbeda adalah pustaka yang di- 
gunakan. Dan, ini sangat kompleks. Hal 
lain yang menjadikannya tidak kompatibel 
adalah direktori peletakan file. Ada paket 
yang kompatibel satu sama lain, dan seba- 
gian besar tidak. Cari dahulu paket untuk 
distro Anda (perhatikan dulu versinya) se- 
belum mencoba-coba paket untuk distro 
lain, walau sepertinya kompatibel. 


Bagaimana caranya melihat isi dari 

suatu paket? 

Gunakan saja program-program yang ada 
Tekanlah 
Enter pada file paket, dan Anda dapat me- 


seperti Midnight Commander. 


ngamati isinya. Cara lain adalah menggunak- 
an program untuk menangani paket tersebut, 
seperti rpm atau dpkg. Namun, membutuh- 
kan banyak opsi dan relatif lebih repot. Cara 
lebih mudah adalah dengan memanfaatkan 
berbagai tool berbasis GUI yang tersedia. 


Apakah tersedia setup.exe di Linux? 

Ada, namun belum umum. Beberapa imple- 
mentasi seperti Inno setup telah tersedia, 
namun karena konsep aplikasi di Linux 


Ss 
Sendina Patches 
To Do Lists 

Eun Projects 


Situs web www.distrowatch.com. 


yang memanfaatkan apa yang tersedia, 
implementasi installer seperti di Windows 
menjadi lebih repot. Dan, kita rasa-rasanya 
tidak seberapa perlu sampai mencari imple- 
mentasi yang terbaik. Microsoft bahkan 
belakangan ingin meniru konsep di Linux 
dengan format MSI nya. 


Bagaimana penanganan file konfigurasi 
di Linux ketika kita mengupgrade suatu 
paket? 

Penanganan file konfigurasi oleh package 
manager (rpm, dpkg) umumnya sangat 
baik. Apabila suatu program ingin diup- 
grade, atau bahkan dihapus, umumnya 
konfigurasinya akan ditangani dengan baik 
sekali. Konfigurasi tidak dihapus apabila 
user tidak diminta. Sementara, ketika up- 
grade, terdapat mekanisme yang akan sebisa 
mungkin memanfaatkan konfigurasi yang 
ada (apabila memungkinkan) sehingga user 
tidak harus melakukan konfigurasi ulang. 


Bagaimana melakukan uninstalasi 
aplikasi di Linux? 

Uninstalasi aplikasi di Linux dapat dilakukan 
semudah kita melakukan instalasi program di 
Linux. Caranya adalah dengan menggunakan 
package manager. Namun, ada sedikit hal 
yang perlu dipahami. Karena Linux meman- 
faatkan apa yang telah tersedia, maka sangat 
mungkin sekali apa yang ingin Anda hapus 


www.infolinux.web.id 


December 22, 2004: CrossOver Office 4.1 


Just in time for Christmas, CodeWeavers has released version 4.1 of 
CrossOver Office. No new applications are supported, but you'll find a lot of 
bugfixes for existing ones. That includes some big updates to improve iTunes 


marfarmanen Ear. marn.infarmatinn. rnad.thn sansuncamant.arantakn alan 


tersebut diperlukan oleh paket lain. Dan, 
Anda tidak bisa menghapus paket tersebut 
begitu saja. Kala memang mau, hapus semua 
yang membutuhkan paket yang ingin Anda 
hapus tersebut, barulah paket tersebut diha- 
pus. Caranya tidak harus selalu manual. 


Bagaimana saya dapat menginstall 
program Windows di Linux? 

Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan 
bantuan program Wine. Pastikan Wine 
telah terinstall dan Wine dapat menjalan- 
kan aplikasi yang ingin Anda install terse- 
but. Kunjungi winehg.com untuk informasi 
lebih lanjut. Selanjutnya, jalankan setup.exe 
atau apa saja nama file installernya, dengan 
bantuan Wine, seperti: 

wine setup.exe 


Semua file akan disimpan di dalam .wine 
di home directory Anda. Di dalam .wine 
tersebut, Anda seolah-olah akan menemu- 
kan sistem Windows kecil. 

Dengan memahami sifat dan karakteris- 
tik Linux, kita akan dapat menguasai Linux. 
Mungkin butuh waktu yang lebih lama atau 
proses yang lebih panjang, tapi Linux adalah 
sistem operasi yang bisa dipelajari dengan 
sangat menyenangkan. Setelah mengerti 
Linux, percayalah, usaha Anda tidak akan 
sia-sia. Selamat mencoba dan menguasai 
Linux! 


INFOLINUX 02/2005 41 


Dreamware 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


dengan (--- da 


Belum banyak perusahaan IT di Indonesia yang menekuni pemro 


samware 


ompany Profile 


Membuat Prograr 


Clients Contact Us 


Jraman visual di Linux. 


Services 


Dreamware, perusahaan yang bermarkas di Surabaya ini adalah salah satunya. Pilihannya 
jatuh ke C---- dan librari OT yang juga merupakan dasar pengembangan KDE. 


ara pembuat program komputer di 
P dunia MS Windows, tentu sudah 

mengenal pemrogaman visual atau 
GUI (Graphical User Interface), contohnya 
Visual Basic (VB), Visual C--- dan Delphi. 
Ketiga contoh paket pemrograman itu tidak 
tersedia di Linux, meskipun ada beberapa 
pengganti atau alternatifnya. Visual Basic 
memiliki pengganti antara lain Phoenix dan 
Gambas. Borland sebagai pembuat Delphi 
telah merilis Delphi di Linux dengan nama 
Kylix. Juga ada projek Mono di Linux untuk 
menggantikan Microsoft dotNet. Ada lagi 
beberapa alat pemrograman di Linux yang 
juga tersedia di Windows, misalnya Java, C, 
C---, Perl, PHP, dan lain-lain. 

Dreamware, salah satu dari segelintir 
perusahaan pengembang software berba- 
sis Linux di Indonesia, memilih C-#-- dan 
OT sebagai alat pengembangan program. 
Untuk mengetahui lebih jauh apa latar be- 
lakang dan alasannya memilih bisnis berba- 
sis Linux, C4 dan OT, mengapa tidak me- 
milih yang seperti VB, Delphi, dan dotNet, 
kami telah mewawancarai CEO Dreamware, 
Stefanus Wardoyo, dan Head of Research 
and Development Departement, Danny 
Kurniawan. Berikut rangkumannya. 


Alasan menerjuni dunia Linux 

“Dicanangkannya UU HaKI oleh pemerin- 
tah pada Juli 2003 membuat kami berpikiran 
jauh ke depan, bahwa dalam waktu dekat, 
trend IT akan berubah. Kalau dulu orang 
masih mennggunakan sistem operasi dan 
program-program bajakan dengan mudah, 
dengan diberlakukannya UU HAKI, sekarang 
sudah ada yang mengatur. Karena itu, kami 
mengangkat visi legalitas untuk software 
yang kami bangun,” jelas Stefanus Wardoyo. 


42 INFOLINUX 02/2005 


Lebih jauh Stefanus menjelaskan, “Solusi 
legal ada banyak, bahkan menggunakan 
sistem operasi bukan Linux pun bisa legal. 
“Namun dilihat dari segi permodalan kami, 
kami menyadari bahwa kami tidak mampu 
membeli software-software untuk develop- 
ment yang mahal. Oleh karena itu, kami 
memutuskan untuk menggunakan Linux 
dan tool pemrograman yang open source.” 

“Karena visi tersebut, selama satu tahun 
kami melakukan riset mengenai tools apa 
dan bagaimana kami dapat membangun 
software dengan cara yang legal. Akhirnya, 
keluarlah beberapa solusi, dan dengan ber- 
bagai pertimbangan untuk saat ini kami 
menggunakan C4 dan OT library untuk 
aplikasi GUI, dan ncurses untuk aplikasi 
CUI atau TUI (Command / Text User Inter- 
face),” ungkapnnya. 


Pilihan aplikasi dan hasil karyanya 
Program yang dikembangkan Dreamware 
saat ini hanya berjalan di atas sistem ope- 
rasi Linux. Dreamware tidak hanya meng- 
gunakan C--- dengan bantuan OT library 
untuk UI seperti apa adanya. Dreamware 
mengembangkan beberapa komponen tam- 
bahan untuk memudahkan bekerja. “Untuk 
konektivitas ke database, kami membuat 
komponen sendiri yang cara penggunaan- 
nya mirip dengan Delphi. Hanya saja belum 
ada fasilitas RAD (Rapid Application Deve- 
lopment), semuanya masih mengetik secara 
manual. Komponen ini kami beri nama 
DreamLib (Delphi's TConnection like), dan 
DreamWidget (Delphi's db Components 
like),” ungkap Stefanus. 

DreamWidget diturunkan dari object- 
object OT, namun dikustomisasi agar dapat 
digunakan hampir sama seperti penggu- 


www.infolinux.web.id 


naan komponen db pada Delphi. Saat ini, 
komponen ini masih dalam versi 1, masih 
belum sempurna, dan belum mudah seperti 
yang diharapkan tim pengembang Dream- 
ware. “DreamLib versi 1 ini kami berikan 
kepada komunitas open source, agar dapat 
digunakan dan dikembangkan oleh rekan- 
rekan yang lain,” katanya. 

Source DreamLib ini dapat didownload 
dari 
load. 

Daftar lengkap aplikasi yang digunakan 


http://www.dreamware.web.id/down- 


Dreamware untuk membangun software 
adalah: 

@ KDevelop (sebagai IDE) 

@ OT Designer (sebagai UI Designer) 

@ PostgreSOL & pgAdmin3 (database) 

@ ReportMan (Report Builder) 

@ CVS & Cervisia (sebagai Version Con- 
troller) 


Alasan memilih C---- dan OT 

Danny Kurniawan menjelaskan bahwa se- 
lain alasan biaya dan legalitas, tim pengem- 
bang Dreamware memilih C4 dan OT juga 
karena merasa kurang “sreg” dengan aplikasi 
yang dikembangkan menggunakan VB atau 
yang sejenis. Sebab banyak keterbatasan 


Pa 
- 
Mp3 


I 
1 


| 


Stefanus Wardoyo - CEO Dreamware. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Tim manajemen Dreamware. 


yang dimiliki oleh bahasa VB itu sendiri, 
terutama keterbatasan komponen. 

“Sehingga, kalau kami tetap menggunak- 
an VB atau Gambas dan Phoenix di Linux, 
terpaksa kami harus mendevelop lebih ban- 
yak komponen dibandingkan apabila kami 
menggunakan OT seperti saat ini,” tutur 
Danny. 

Ketika ditanya mengapa tidak memilih 
Kylix sebagai pengganti Delphi, Danny 
mengungkapkan kekecewaannya terhadap 
Borland, perusahaan pembuat Delphi dan 
Kylix. “Nampaknya Borland sendiri meng- 
hentikan pengembangan Kylix/Open Kylix, 
sehingga kami kok rasanya kurang melihat 
masa depan Kylix. Selain itu Kylix sendiri 
harganya juga tidak murah untuk sebuah 
RAD yang kurang mendapat perhatian uta- 
ma dari Borland,” katanya. 

Bagaimana dengan Python dibanding- 
kan C4? “Untuk pengembangan dengan 
menggunakan bahasa Python, sementara 
ini kami belum melirik bahasa tersebut. 
Sebab selain Python lebih bersifat scripting 
language, walaupun ada compiler Python 
yang bisa menjadikannya native binary, 
pengembangan komponen dengan meng- 
gunakan Python belum kami pelajari. Se- 
dangkan kami sebagian besar lebih familiar 
dengan bahasa pemrograman Delphi/Pas- 
cal dan C/C-4-4- ketimbang Python,” ung- 
kap Danny. 

Menurut Danny, Dreamware juga per- 
nah mencoba pengembangan dengan tool- 
kit wxWindows-C/C---, namun nampak- 
nya desain API (Application Programming 
Interface) untuk wxWindows tidak murni 
C--, dan lebih mirip dengan WinAPI milik 


Windows. Dengan mempertimbangkan de- 
sain OOP (Object Oriented Programming) 
milik OT, Dreamware cenderung memilih 
OT yang telah memiliki desain OOP dan 
API yang jauh lebih baik. 


Hambatan bisnis dan tanggapan 
pelanggan 

Ada tiga jenis pelanggan yang dibidik 
Dreamware, yaitu perorangan, perusahaan 
dan semi perusahaan. Pelanggan perorang- 
an dan semi perusahaan tidak memper- 
masalahkan penggunaan Linux dan open 
source, yang penting mereka dibantu insta- 
lasi dan konfigurasinya. 

“Semi perusahaan yaitu perusahaan 
yang belum memiliki program sama sekali. 
Pelanggan model ini biasanya pasrah dengan 
solusi yang kami tawarkan. Mereka tidak 
peduli, apakah under Linux atau Windows, 
yang penting mereka dapat menggunakan- 
nya. Masalah yang timbul hanyalah dalam 
melakukan migrasi dari MS Office ke Open- 
Office,” ungkap Stefanus. 

“Kami belum dapat masuk ke skala pe- 
rusahaan besar, karena belum banyak yang 
percaya sepenuhnya dengan Linux, dan juga 
kami belum dapat membuktikan bahwa 
software under Linux yang kami buat dapat 
digunakan sebagai solusi yang ampuh untuk 
perusahaan,” katanya. 

Pelanggan perusahaan biasanya sudah 
memiliki beberapa program yang berjalan 
di Windows, dan tidak mau berubah (EDP 
tidak mau repot). Pelanggan model ini, ke- 
tika diceritakan bahwa Dreamware meng- 


Dreamware 


gunakan solusi Linux, mereka langsung me- 
miliki tanggapan yang negatif. Pertanyaan 
yang umum adalah, “Kamu bisa buat di 
Windows pakai Delphi atau VB, nggak?” 
Dan ketika diberi penjelasan masalah lisensi 
dan sebagainya, mereka merespon, “Ah..... 
itu kan bisa diatur sama aparat....tidak ma- 
salah.” 


Harapan kepada pengembang dan 
pengguna Linux 

Stefanus Wardoyo berharap para pengem- 
bang open source semakin mengembang- 
kan Development Tools di Linux, terutama 
untuk IDE (Integrated Development Envi- 
ronment) yang memiliki fitur RAD seperti 
Delphi atau VB di Windows. “Saat ini peng- 
gunaan yang terpisah antara OT Designer 
dan KDevelop sering memakan waktu 
dalam troubleshooting error,” katanya. 

Sedangkan terhadap para pengguna 
Linux, tim pengembang Dreamware meng- 
harapkan agar pengguna terus mengampa- 
nyekan penggunaan Linux untuk komputer 
desktop, dan memberikan edukasi kepada 
masyarakat sekitarnya mengenai masalah 
pembajakan software. 

“Juga untuk para pengguna Linux, 
marilah kita sama-sama masuk ke dunia in- 
dustri software di Indonesia, karena, sema- 
kin banyak industri software yang menggu- 
nakan Linux sebagai solusi, maka semakin 
Linux ini dapat dipercaya di kalangan peru- 
sahaan,” pesan Stefanus Wardoyo mewakili 
tim pengembang Dreamware. A 
Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


Sekilas tentang Dreamware 


nguasai teknologi SMS based service. 


Dreamware Total Solusi adalah sebuah perusahaan pe- 

1 | d reamware nyedia teknologi informasi yang memfokuskan diri pada 
si Total IT Solutions Guality, Total Solution, Partnership dan Legality dalam 
menawarkan setiap produk dan layanan. Selain mengu- 

asai pemrograman berbasis Linux dan open source, tim pengembang Dreamware juga me- 


Dreamware telah dipersiapkan sejak akan diberlakukannya UU HaKlI di Indonesia, sebe- 
lum Juli 2003. Kegiatan awalnya meliputi riset dan pengembangan. Secara resmi sebagai 
perusahaan, Dreamware baru berdiri di bulan Agustus 2004. Tim manajemen berjumlah 
empat orang, semuanya masih tenaga Fresh Graduate, namun memiliki pengalaman kerja 
yang cukup banyak selama kuliah sambil bekerja, dan memiliki semangat kerja yang sangat 
tinggi. Mereka adalah Stefanus Wardoyo, S.Kom (CEO merangkap Marketing & Programmer), 
Stefanus Wayanartha, S.Kom (Design and UI), Danny Kurniawan (Database Core Program- 
mer), dan Eddy Setyawan, S.Kom (Database Widget Programmer). Info lebih lengkap tersedia 
di http://www.dreamware.web.id. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 02/2005 43 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Rilis BlankOn Linux 1.0 


PLI (Yayasan Penggerak Linux Indonesia) sejak September 

2004 lalu mengembangkan distro Linux untuk memenuhi ke- 
butuhan pengguna komputer desktop di Indonesia, yaitu BlankOn 
Linux. Kandidat rilis BlankOn Linux 1.0 didistribusikan bersama In- 
foLINUX untuk mendapatkan masukan dari komunitas Linux dan 
open source di Indonesia. 

Logo BlankOn Linux berupa blangkon, yaitu penutup kepala 
atau topi yang biasa dipakai oleh beberapa masyarakat Indonesia, 
seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jojga, Jawa Timur, Bali, dan lain- 
lain. BlankOn Linux 1.0 berbasis Fedora Core 3 yang dikembangkan 
Red Hat bersama komunitas Linux dunia. Fedora Core dan Red Hat 
memiliki logo topi merah. 

Kerja keras para pengembang BlankOn Linux ini meliputi pener- 
jemahan menu dan istilah, pembuatan icon dan tema yang memiliki 
ciri khas Indonesia, penyederhanaan program instalasi, dan penam- 
bahan beberapa program untuk penguna umum seperti pemutar 
film VCD/DVD dan lagu MP3. 

Pengembangan distro ini dilakukan secara gotong-royong 
oleh beberapa aktivis Linux dan open source di Indonesia, seperti 
MDAWMT, Sofyan, Priyadi, Zeus, Erwien, Daus, Dicky, Jay, RMS dan 
IMW. BlankOn Linux 1.0 disponsori UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization), RimbaLinux. 
com, Indoglobal.com, Nurulfikri.com, Linuxindo.com, dan lain- 
lain. YPLI mengundang semua pihak untuk berperan serta dalam 
pengembangan BlankOn Linux. Info lengkap akan tersedia di http:// 
blankonlinux.or.id. ARus 


Kami menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang me- 
nimpa komunitas Linux dan open source serta seluruh masyarakat 
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. 


Semoga seluruh amal baik saudara-saudara yang meninggal diterima 
Tuhan, dosa-dosanya diampuni-Nya, dan yang sakit serta keluarga 
yang ditinggal diberi kesabaran menerima cobaan-Nya. Amiin. 


- Keluarga Besar Majalah InfoLINUX - 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


KPLI Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


44 INFOLINUX 02/2005 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


Apa Sih Sebenarnya... 


DEVFS? 


APA SIH SEBENARNYA... 
Lebih Mendalam Tentang DEVFS? 


Biagio Lucini akan menjelaskan devfs, yang merupakan alternatif untuk mengatur entri- 
entri di /dev yang ditawarkan seri kernel 2.4. 


Sekali lagi suatu hal yang gak jelas. Apa 
sih devfs? 

Devfs merupakan sebuah alternatif untuk 
menangani entri-entri di direktori /dev. 


Apa sih sebenarnya entri-entri tersebut? 
Seperti yang Anda ketahui, dalam Unix 
dan turunan-turunannya, salah satu ide 
utamanya adalah “semua hal adalah file”, 
termasuk peripheral dan komponen-kom- 
ponen hardware yang tersambung pada 
sistem. Entri-entri dalam /dev merupakan 
file-file spesial, terutama digunakan oleh 
OS (operating system) untuk berinteraksi 
dengan hardware Anda (atau device-device 
logical) dalam cara yang sama seperti setiap 
komponen tunggal yaitu sebuah file. 


Tunggu dulu... bagaimana bisa mouse 
saya dijadikan seperti file teks? 
Pertanyaan bagus, coba kita jelaskan dengan 
sebuah perbandingan. Anda dapat melihat 
isi file dengan perintah cat. Contohnya 

# cat « myfile.txt 


akan memperlihatkan isi dari file myfile.txt. 
Sekarang sebagai root, coba jalankan 
# cat /dev/mouse 


dan coba Anda gerakan mouse. Anda akan 
diperlihatkan simbol-simbol yang diperlu- 
kan oleh OS untuk mengartikan gerakan- 
gerakan Anda menjadi perubahan posisi 
dari kursor (tekan (CtrlJ#(C) jika Anda 
ingin kembali ke semula). 


Bagaimana bisa harddisk saya diasosiasi- 
kan ke sebuah file? 

Cara mengasosiasikan device fisik atau de- 
vice logical ke sebuah file adalah melalui 


pembuatan sebuah entri spesial di dalam 
direktori /dev. Device-device ini umumnya 
terdiri dari dua tipe: block (buffered) dan 
character (bukan buffered). Setiap entri 
dikarakteristikan dengan sebuah nomor ma- 
yor dan minor. Nomor mayor diidentifikasi- 
kan sebagai tipe dari device yang terhubung, 
fisik atau logical. Nomor minor merupakan 
label pengenalan yang membuat asosiasi an- 
tara sebuah driver kernel dan sebuah device 
lebih fleksibel, dan berarti bergantung pada 
device yang memang benar-benar meru- 
pakan tujuannya. Contohnya, harddisk IDE 
master terkoneksi ke bus primary yang ber- 
korespondensi dengan sebuah block device 
dengan nomor mayor 3 dan nomor minor 
0 yang diletakkan di /dev dan dinamai de- 
ngan hda, partisi pertama dari harddisk 
tersebut berkorespondensi dengan block 
device dengan nomor mayor 3 dan nomor 
minor 1 (hdal) dan seterusnya. Nomor 
minor 64 khusus untuk disk slave, dengan 
partisi-partisinya diidentifikasikan dengan 
nomor minor dari 65 hingga 127. Pada ka- 
sus lain nomor minor mengidentifikasikan 
device fisik/logical dari tipe yang diberikan, 
misalnya port-port serial UART berkores- 
pondensi ke karakter device /dev/ttyS|0- 
191), memiliki nomor mayor 4 dan nomor 
minor berkisar dari 64 hingga 255. Ketika 
sebuah file spesial di dalam /dev diakses, 
driver yang digunakan diidentifikasi dengan 
pasangan nomor mayor/minor. 


Saya mengerti bahwa tidak ada masalah 
dengan sistem tersebut untuk saat ini, 
demikian sepertinya juga pada saat men- 
datang. Jadi saya bisa tetap bertahan 
dengan implementasi yang standar 
hingga adanya kejadian yang memaksa 


www.infolinux.web.id 


saya untuk berubah? 

Benar, Anda bisa, devfs saat ini merupakan 
optional. Tetapi, devfs juga merupakan 
implementasi bersih dari filosofi “semua 
hal adalah file” yang bisa berguna sebelum 
memaksa untuk masuk ke keseharian hidup 
kita. 


Sejauh ini Anda meluangkan waktu un- 
tuk memperkenalkan devfs, tetapi Anda 
belum menjelaskan apa sih devfs ini. 
Richard 
Gooch, “devfs merupakan sebuah alter- 


Mengutip pengembang devfs 


natif untuk karakter dan block device spe- 
sial “yang sebenarnya” pada root sistem file 
Anda. Driver-driver device kernel dapat 
mendaftarkan device berdasarkan nama 
bukannya nomor mayor dan minor. De- 
vice-device ini akan muncul secara otomatis 
dalam devts...” 

Biasanya sebuah driver device kernel 
mendaftarkan sebuah device bersama de- 
ngan sistem yang lain melalui panggilan- 
panggilan pada fungsi register chardev() 
atau register blkdev(). Dengan devfs, kedua 
fungsi ini digantikan dengan devfs regis- 
ter(), yang menerima sebagai argumen path 
penuh dari device seperti seharusnya device 
tersebut muncul di direktori /dev. Hal ini 
memberikan fleksibilitas dan mengizinkan 
struktur /dev yang bersih secara hirarki. 
Node yang dibutuhkan dibuat di /dev dalam 
sub-lokasi yang diminta. Sementara node 
ini mungkin melalui nomor mayor dan mi- 
nor devfs register() untuk kompatibilitas 
dengan pendekatan yang standar, hal ini 
tidak lagi diperlukan — sekarang device- 
devide diasosiasikan dengan driver-driver 
yang mendaftarkan device-device tersebut 
berdasarkan nama, bukannya nomor may- 


INFOLINUX 02/2005 45 


APA SIH SEBENARNYA... 
Lebih Mendalam Tentang DEVFS? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


or dan minor. Ketika device tersebut tidak 
dibutuhkan, secepatnya akan memanggil 
fungsi devfs unregister() untuk menghapus 
entri yang berkorespondensi dengan /dev. 


Tunggu dulu, kita mundur sebentar. Jika 
saya memutuskan untuk kembali meng- 
gunakan pendekatan tradisional, apa 
yang akan saya temukan dalam direktori 
/dev? 

Tenang, dari sini devfs masih sangat aman. 
Devfs merupakan sistem file yang dimount 
pada direktori /dev (atau sebenarnya di ma- 
na saja Anda inginkan, walaupun demikian 
direktori /dev yang selalu dicari oleh banyak 
program). Seketika Anda memutuskan un- 
tuk tidak me-mount, Anda akan mendapat- 
kan direktori /dev lama kembali seperti 
semula, tanpa modifikasi sama sekali. 


Kedengarannya pintar. Tetapi apakah 
keuntungannya hanya keindahan dan 
optimisasi ruang harddisk? 

Tidak. Pertama, devfs dapat dengan mudah 
mengimplementasi struktur logical lebih 
dari direktori /dev secara on-the-fly, melalui 
panggilan ke devfs register(). Kemudian, 
banyak waktu yang dapat dihemat ketika 
menjalankan program-program spekulatif 
yang men-scan /dev untuk menebak hard- 
ware yang terpasang. Dan terakhir, devfs 
menyediakan sebuah koneksi lebih cepat di- 
antara node Virtual File System dan driver 
device yang berkorespondensi. 


Apa saja kebutuhan sistem untuk men- 
jalankan devfs? 

Walaupun masih dianggap sebagai eksperi- 
mental, devfs sudah ada dalam kode kernel 
sejak versi 2.3.46. Setiap kernel 2.4 seharus- 
nya tidak bermasalah, walaupun biasanya 
versi yang terbaru dipastikan bahwa bug- 
bug mungkin sudah diperbaiki. Perhatikan 
juga paket-paket yang lain, pastikan Anda 
sedikitnya sudah memiliki glibc, util-linux 
2.10.h dan Xfree86 4.x. Semua distro mo- 
dern telah memiliki persiapan tesebut. 


Kemudian saya harus mengkompilasi 
ulang kernel, saya kira begitu. 

Benar. Opsi-opsi yang relevan adalah 
CONFIG EXPERIMENTAL-Y, — CON- 
FIG. DEVES FS-Y, dan CONFIG. DEVES 
MOUNT-Y. Dan juga direkomendasikan 


46 INFOLINUX 02/2005 


untuk menghilangkan dukungan terhadap 
sistem file /dev/pts untuk PTY-PTY Unix98, 
karena mungkin tidak dapat berjalan de- 
ngan baik dan lagipula devfs menawarkan 
fungsionalitas yang sama. Jika Anda meng- 
hilangkan dukungannya ini, jangan lupa 
untuk memberi komentar entri yang ber- 
korespondensi dalam /etc/fstab sebelum 
melakukan reboot. Kemudian, kompilasi 
ulang dan instalasi kernel dan modul-mo- 
dul. Jangan sampai Anda lupakan modul- 
modul, karena jika tidak yang diinginkan 
tidak akan berjalan sesuai harapan. 


Dan sekarang bisakah saya melakukan 
reboot dan menikmati devfs yang baru? 
Hati-hati, sekali lagi kernel bukan meru- 
pakan akhir dari cerita (bahkan sebenarnya, 
kompilasi ulang kernel merupakan langkah 
yang paling mudah). Tentu saja kernel yang 
sesuai masih diperlukan, untuk memastikan 
kernel dapat melakukan boot dengan benar 
dengan /dev bergaya lama, dengan tambah- 
kan pada loader boot Anda opsi 
devfs-nomount 


Apa lagi yang diperlukan? 

Yang terpenting beberapa perbaikan pada 
skrip-skrip inisialisasi (yang membutuh- 
kan lebih dari sekedar pengetahuan dasar 
programming bash) dan konfigurasi sebuah 
daemon, devfs, yang menjaga kompatibili- 
tas dengan skema penamaan lama. 


Wah, mulai menjadi lebih sulit nih... 
Kelihatannya sih begitu, dan bahkan ada 
beberapa kemungkinan bahwa Anda akan 
berakhir dengan sistem yang tidak dapat 
melakukan boot jika terjadi sesuatu yang 
salah. Seperti biasa, lebih baik jika mem- 
persiapkan kemungkinan tersebut sebelum 
terlambat. Pertama-tama, saya mereko- 
mendasikan Anda melakukan eksperimen 
pada sistem tes. Dan belajar begaimana 
memperbaiki sistem yang rusak (jika An- 
da tidak mengetahuinya). Terakhir, ingat 
bahwa merupakan hal yang bijaksana un- 
tuk melakukan backup dan melakukan log 
pada setiap modifikasi pada skrip inisiali- 
sasi, sehingga jika dibutuhkan, skrip yang 
asli dapat dikembalikan. Tetapi jangan 
dikembalikan sebelum Anda benar-benar 
tahu apa yang harus dilakukan agar devfs 
berhasil! 


www.infolinux.web.id 


Dengan berani saya menerima tantan- 
gannya. Adakah masalah lain yang perlu 
saya ketahui sebelum mulai? 

Hanya satu. Kelihatannya metode auten- 
tifikasi PAM tidak berjalan dengan benar. 
Untuk mengatasinya, Anda sebaiknya tam- 
bahkan baris-baris 

vc/1 

vc/2 

vc/3 

Vc/4 

Vc/5 

Vc/6 

Vc/7 


pada file /etc/securetty Anda. Jangan kha- 
watir dengan keamanan, dengan penam- 
bahan ini, sistem Anda seaman seperti 
sistem sebelumnya. 


Coba kita mulai kalau begitu! Apa yang 
harus saya lakukan? 

Pertama, dapatkan devfs dari http://www. 
atn.csiro.au/-rgooch/linux, kompilasi dan 
lakukan instalasi. Catat bahwa instalasi 
tersebut menggunakan file konfigurasi de- 
fault. Kedua adalah melakukan hacking 
sedikit pada skrip sistem inisialisasi. Apa 
yang di hack dalam skrip tergantung pada 
distro yang Anda gunakan, sebagian pada 
penyesuaian standar. Pada sistem SysV, 
yaitu pada /etc/rc.d/rc/system, pada sistem 
bergaya-BSD biasanya /etc/rc. Pada bagian 
awal skrip, tulis 

/sbin/devfsd /dev 


Sangat penting untuk menjalankan skrip 
tersebut dari awal-awal sekali, sejak devfs 
memberikan entri-entri dalam /dev untuk 
device-device bergaya tua yang mungkin 
dibutuhkan oleh beberapa proses yang di- 
panggil oleh skrip sistem inisialisasi. 


Itu saja yang perlu saya lakukan? Bisa 
saja jadi lebih buruk... 

Ini tidak terlalu buruk, tetapi kita belum se- 
lesai. Setelah melakukan modifikasi, jangan 
berharap sistem Anda berjalan sempurna, 
karena setiap sistem memiliki hardware 
sendiri dan mungkin beberapa entri dalam 
direktori /dev lama. Namun dengan sedikit 
usaha Anda dapat memperbaiki kondisi pre- 
devfs. Selain itu, kita baru menggunakan 
fungsionalitas standar sejauh ini, bukan? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


Kalau begitu, saya rasa, sekarang 
saatnya untuk mengedit file konfigurasi 
devfs. 

Benar. File ini biasanya berada di /etc dan 
bernama devfsd.conf. Dalam file ini An- 
da dapat mengkonfigurasi beberapa aksi 
daemon. Pada dasarnya, devfsd mencari 
kejadian-kejadian yang diasosiasikan ke 
device-device spesial (direkam oleh devfs 
dalam file /dev/.devfsd) dan setiap waktu 
kejadian yang mirip dengan beberapa entri 
di dalam file konfigurasi maka devfs akan 
mengambil aksi yang berkorespondensi 
dengannya. 


Apa saja struktur dari sebuah entri dalam 
devfsd.conf? 

Setiap entri berstruktur seperti: 

EVENT DEVNAME ACTION parl par2 


dimana EVENT mengidentifikasikan ke- 
jadian tertentu (entri-entri yang dapat 
diterima adalah REGISTER, UNREGISTER, 
LOOKUP, CLOSE, CHANGE, CREATE, 
DELETE), DEVNAME merupakan nama 
device yang berasosiasi dengan kejadian (ini 
dapat juga berupa regular expression) dan 
ACTION adalah tindakan yang diambil. 
Yang membutuhkan parameter masukan. 


Bisakah Anda memberikan sebuah 
contoh? 

Misalkan scanner USB Anda dalam skema 
nama lama diakses dari /dev/usbscanner. 
Dalam skema baru menjadi /dev/usb/scan- 
ner. Beberapa aplikasi mungkin masih 
mencari dari /dev/usbscanner, jadi Anda 
mungkin membutuhkan sebuah symbolic 
link. Devfs dapat menangani pembuatan 
symbolic link. Baris yang sesuai adalah 
REGISTER usb/scanner CFUNCTION 
GLOBAL symlink $devname 
usbscanner 

UNREGISTER usb/scanner CFUNCTION 
GLOBAL unlink usbscanner 


Praktisnya, kita memberitahukan devfs 
bahwa setiap driver mendaftarkan device 

/dev/usb/scanner kita ingin sebuah sym- 
bolic link /dev/usbscanner yang menunjuk 
ke device tersebut. Modifikasi terhadap /etc/ 
devfsd.conf akan berpengaruh setelah dae- 
monnya direstart dengan perintah 
# killall -HUP devfsd 


Teknik di atas dapat digunakan jika 
distro yang Anda gunakan mengharapkan 
link seperti /dev/mouse, /dev/modem, /dev/ 
cdrom dan lain-lain. 


Apa lagi yang dapat saya lakukan 
dengan devfsd? 

Devfsd sangat powerfull dan versatile. Devfsd 
dapat membuat nama bergaya lama, nama 
bergaya baru dan symbolic link, mengubah 
perizinan standar, melakukan loding mo- 
dul-modul yang diperlukan (melalui file / 
etc/modules.devfs) dan menjalankan fungsi- 
fungsi built-in dan bahkan mengkostumasi 
skrip. Devfsd juga memungkinkan penggu- 
naan regular expression untuk menunjuk 
device — contohnya, sebuah entri dalam 
kolom kedua seperti vc/.“ berarti tindakan 
yang berkorespondensi harus diambil untuk 
semua device dalam /dev/vc. Sebagai con- 
toh trivial, kemampuan untuk menjalankan 
skrip dapat dieksploitasi hingga memiliki 
icon pada memunculkan dan menghilang- 
kan desktop ketika Anda melakukan plug 
dan unplug beberapa device USB. 


Apakah semua driver device telah di- 
port-kan ke skema devfs yang baru? 
Belum, tetapi hampir semua yang funda- 
mental sudah. Sebuah daftar dari semua 
device yang di-port-kan ada dalam file Read- 
me dalam direktori Documentation/filesys- 
tem/devfs/ dari tree kernel source. 


Oke, misalkan saya memerlukan bebe- 
rapa driver device yang masih belum 
di-port-kan. Apa yang sebaiknya saya 
lakukan? 

Anda sebaiknya membuat nama device yang 
sesuai dengan mknod (saya rasa kali ini 
MAKEDEV tidak dapat membantu). 


Misalkan saya tahu bagaimana cara 
melakukan hal tersebut, bagaimana 
membuatnya menjadi permanen? 
Sebuah cara yang cepat dan “kotor” bisa 
dengan memasukkan perintah mknod yang 
sesuai pada skrip inisialisasi. Ada cara lebih 
elegan, dan melalui devfsd. Tambahkan pa- 
da file-file konfigurasi baris-baris berikut: 
CREATE .« COPY $devpath / 
dev-state/$devname 

DELETE .« CFUNCTION GLOBAL 

unlink /dev-state/ $devname 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 
Lebih Mendalam Tentang DEVFS? 


Hal tersebut akan menyalin semua de- 
vice baru ke direktori /dev-state (yang 
seharusnya sudah ada sebelumnya) dan 
menghapus semuanya dari direktori yang 
sama ketika mereka dihapus. Sekarang, 
pada bagian paling awal dari skrip inisiali- 
sasi sistem Anda yang telah dimodifikasi 
tambahkan baris 
Cp -af /dev-state/“ /dev » /dev/ 
null 22841 


sehingga pada setiap kali Anda melakukan 
reboot, semua device yang Anda perlukan 
akan ada dengan cepat dalam direktori / 
dev. Jika Anda tidak mengetahui bagaimana 
membuat device, tetapi pada sistem lama 
Anda, Anda telah menyediakan device-de- 
vice tersebut, maka Anda tinggal menyalin- 
nya dalam /dev-state ketika Anda mengak- 
ses ke direktori /dev yang lama, dan dengan 
hasil dari baris perintah di atas, maka de- 
vice-device tersebut akan tersedia juga ke- 
tika Anda menggunakan devis. 


Dan jika saya menginginkan direktori 
/dev saya yang lama tetap tersedia? 
Anda masih dapat melakukan mount ter- 
hadapnya, tetapi hal ini harus dilakukan 
sebelum devfs dimount. Pertama, boot 
dengan opsi devfs-nomount (tambahkan 
baris 

append-” devfs-nomount” 


pada file /etc/lilo.conf Anda untuk mem- 
buatnya permanen dan jalankan /sbin/lilo 
-v). Kemudian, sediakan bahwa Anda ingin 
melakukan mount /dev yang lama dalam / 
dev-state, skrip inisialisasi sistem Anda ha- 
rus diawali dengan baris-baris 

mount --bind /dev /dev-state 
mount -t devfs none /dev 

devfsd /dev 


Hmm, mungkin ada cara yang mudah 
untuk membuat semuanya bekerja: sebut 
saja, seseorang telah melakukannya untuk 
Anda. Apakah ada distro yang menawarkan 
devfs secara default? 

Diantara distro-distro populer, setahu 
saya hanya satu yang dilengkapi dengan 
dukungan devfs yaitu Mandrake. Dan 
yang distro lainnya kurang dikenal yang 
menawarkan devfs adalah Gentoo (http:// 
www.gentoo.0rg). (LXF25) 


INFOLINUX 02/2005 47 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Solusi Kami Buat Anda 


Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di Klinik@infolinux.co.id. 


Bagi Anda pengguna Fedora Core, ini beberapa tip dan trik yang bisa digunakan: 
1. Bagaimana agar USB flashdrive ter-automount tanpa menggunakan automount? Masuk- 


Bisa gak melakukan multi- 
session di K3b? 
Halo InfoLINUX! 


Apakah aplikasi K3b tidak bisa multi- 
session? Soalnya saya menggunakan K3b 
v0.11.16 dan ternyata saya tidak bisa 
melakukan multisession. Dan setiap sa- 
ya memilih “Import Previous Session”, 
komputer saya selalu hang. Dan bila saya 
melakukan burning CD dengan meng- 
hidupkan opsi multisession, CD hasil 
burningnya ternyata jadi tidak bisa ter- 
baca. Bagaimana nih? 


Fajar Priyanto — via e-mail 


Halo Bung Fajar! 

Kami sudah menggunakan aplikasi 

K3b v0.11.17, dan kami tidak mene- 
muikan masalah mengenai multisession. 
Hal tersebut dimungkinkan karena bug 
yang terdapat pada versi tersebut sudah di- 
perbaiki pada versi yang baru. 

Dan sekarang, untuk melakukan multi- 
session pada K3b ini, setelah membuat 
proyek baru, Anda bisa melakukan klik pa- 
da menu “Project-Properties”. Kemudian, 
klik pada tabulasi “Settings”. Disana Anda 
dapat memilih, apakah Anda ingin memu- 
lai multisession, melanjutkan multisession, 
atau menutup multisession. 

Selain itu, jika Anda masih ragu-ragu, 
sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan 
aplikasi xcdroast. Karena pada aplikasi ini 
sudah terbukti tidak pernah bermasalah 
pada multisession. 


Tolongin cara capture sistem 

konfigurasi kernel! 

Hi InfoLINUX! 
Saya masih pemula di dunia Linux, dan 
saya mau bertanya nih, bagaimana sih cara 
melakukan capture sistem konfigurasi 
(untuk melihat apa saja yang sudah diset- 
ting di dalam konfigurasi kernel) supaya 
saya bisa membaca sistem konfigurasi 
tersebut dalam bentuk file teks agar mu- 
dah dibaca, bukannya berupa file capture 
gambar/image. 


48 INFOLINUX 02/2005 


kan flashdrive Anda ke USB, kemudian lihat baris terakhir pada file /var/log/dmesg dan 
Anda akan melihat sesuatu tentang usb drive pada /dev/sdal. Jika benar pada sda1, 
maka jalankan perintah: 

$ sudo devlabel add -d /dev/sdal -s /dev/flashdrive --automount 
--perms 666 

$ sudo mkdir /mnt/flashdrive 


Edit file /etc/fstab dan tambahkan baris di bawah ini: 
/dev/flashdrive /mnt/flashdrive 
noatime,user,kudzu 9 9 


auto noauto, 


Nah, sekarang setiap kali Anda memasukkan flashdrive, tunggu beberapa saat dan flash- 
drive akan di automount di direktori /mnt/flashdrive 


. Seringkali jika Anda ingin melakukan unmount sebuah device (floppy/cdrom), sistem 


mengatakan kepada Anda bahwa device tersebut sedang sibuk. Untuk melihat proses 
apa yang menggunakan device tersebut, gunakan perintah: 
# /sbin/fuser -v file 


Misalkan cdrom, maka menjadi: 
# /sbin/fuser -v /mnt/cdrom 


. Bisakah kita menginstalasi Fedora Core dengan filesystem ReiserFS? Bisa. Walaupun 


filesystem ini tidak didukung oleh Fedora Project, Anda bisa menginstalasi Fedora Core 
dengan filesystem ReiserFS atau JFS dengan mengetik “linux reiserfs' atau “linux jfs' pada 
prompt instalasi CD. 


. Salah mengetik password pada login? Tidak perlu menekan tombol backspace untuk 


menghapusnya, tapi gunakan tombol (Ctril-IUJ, maka password yang salah terhapus 
semua, kemudian masukkan password yang benar. 


. Membaca dan menulis file ke USB-key bisa dilakukan dengan dua kali klik jika Anda 


menggunakan Gnome. Tidak perlu perintah “mount” atau “umount”. Caranya adalah: 
- Sebagai root, edit file /etc/fstab, kemudian tambahkan baris di bawah ini: 
/dev/sdal /mnt/usbkey vfat user,iocharset-utf8,umask-9,sync, 
guiet,exec,codepage-866,noauto 9 9 


- Kemudian, masih sebagai root, jalankan perintah: 
# mkdir /mnt/usbkey 


Sebenarnya urutan di atas tidak mengikat, Anda bisa lakukan terbalik. Sekarang reboot 
komputer Anda agar pengaruhnya berjalan. 

Setelah muncul tampilan Gnome, masukkan usb-key, klik kanan icon Computer di desk- 
top, pilih “Browse Folder”. Anda akan melihat icon “usbkey”. Klik pada icon tersebut, dan 
sekarang Anda dapat melihat file-file di dalam USB-key Anda. 

Untuk melakukan “umount”, klik kanan pada icon “usbkey” di desktop, kemudian pilih 
“Unmount Volume”, sekarang Anda aman untuk mencabut USB-key. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Apakah saya harus menggunakan soft- 
ware tertentu atau menggunakan com- 
mand line tertentu? Maksudnya sih buat 
dokumentasi saja supaya tidak membuka- 
buka menuconfig terus-menerus. 

Saya pake distro Gentoo Linux kernel 
2.6.9. Terima kasih. 


Mia — via e-mail 


Hi juga Mia! 
Untuk melihat hasil capture sistem 
konfigurasi kernel, Anda bisa meng- 
gunakan perintah: 
# cat /dev/vcs2 


Disini, yang dimaksud dengan vcs2 
adalah virtual console di runlevel 2 (tty2). 

Misalnya Anda ingin melakukan cap- 
ture file teks .config yang terletak di dalam 
direktori /usr/src/linux, lakukan langkah- 
langkah ini pada runlevel 2 (jangan ma- 
suk ke lingkungan X Xindow, tapi masuk 
di terminal tty2 dengan menekan tombol 
(Ctrl) --(Alt)--IF2)). 


Jalankan perintah: 
# cd /usr/src/linux 
# make menuconfig 


Kemudian pindah ke runlevel 3 (tty3) 
dengan menekan kombinasi tombol 
(Ctrl)--LAlt)-(F3J. Kemudian login sebagai 
root, dan jalankan perintah: 

# cat /dev/vcs2 2 /home/ 
namauserAnda/capture.txt 


Nah sekarang, jika Anda ingin melihat 
hasil capture tersebut, Anda bisa melihat isi 
file capture.txt dengan menggunakan ap- 
likasi teks editor, misalnya Vi, dan jalankan 
perintah: 

$ vi /home/namauserAnda/ 
Capture.txt 

Sebelumnya, mungkin Anda perlu 
merubah perijinan dari file tersebut agar 
dapat dibuka oleh user biasa. 

Demikian, mudah-mudahan bisa mem- 
bantu Mia. 


Solusi Kami Buat Anda 


Saran untuk e-mail/surat yang 

masuk di klinik InfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!" tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 
Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

@ Kadang-kadang pembuat program 
telah membuatkan informasi yang ber- 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 


Professional 100Yo Linux Traiming & Solution 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Paket A-Z Linux 


-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
-Linux Security 


56 hours (14 day @ 4 hours) 
Only : Rp.4.850.000,- 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000.- 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 MySMSPass 

- Web based, Internet Ready Start Making Money from your Website! 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast - SMS Autentication System for Web Content 

- Scheduled SMS, Product Informations - Short Number by Telco Operators 

- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc ' Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 
visit: www.eSMSis.com 


Linuxindo 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


SMS Server & Gateway 


(021) 5362390 


www.Linuxindo.com 


Oracle 9i 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Instalasi Oracle 9i pada Red H 


Bagian 1 dari 2 artikel 


Database Oracle banyak digunakan oleh perusahaan besar dunia, termasu 
Oracle juga telah tersedia untuk Linux sejak akhir 90-an. Bagaimana cara menginstala- 


sinya di Linux? Ikuti langkah demi langkah tutorial ini. 


Deo ini disusun berdasarkan 
proyek instalasi Oracle 9i pada dis- 
tro Linux Red Hat 9. Instalasi Red 
Hat 9 tidak dibahas lengkap di sini. Anda 
dapat mempelajarinya dari buku dan CD- 
CD Red Hat 9. Pembahasan bagian pertama 
ini untuk mempersiapkan Red Hat 9 agar 
dapat diinstalasi Oracle 9i dengan baik. 


1. Konfigurasi distro Red Hat 9 
Spesifikasi Hardware 

Ketika mengerjakan proyek ini, penulis 
menggunakan spesifikasi komputer: 

@ PIII-800 

@ RAM 256 MB 

@ disk space 7 GB (Red Hat plus Oracle) 

@ swap space 512 MB 


Paket-paket instalasi 
Paket yang digunakan dalam instalasi linux 
Red Hat 9 ini adalah paket standar (worksta- 
tion). Sebagai tambahan, paket-paket beri- 
kut ini harus diinstalasi. 
compat-gcc-7.3-2.96.118.1386.rpm 
compat-libgcj-7.3-2.96.118.1386. 
rpm 
compat-libgcj-deve1-7.3-2. 
96.118.1386.rpm 
nss db-compat-2.2-29.1386.rpm 


Paket-paket tersebut ada pada CD per- 
tama dan kedua dari Red Hat 9. 


Kernel tuning 

Ada beberapa file yang perlu di-tuning pada 
level kernel. Ketikkan perintah berikut ini 
dengan login sebagai root. 

echo 250 32909 19 128 » /proc/ 
sys/kerne1/sem 

echo 65536 » /proc/sys/fs/file- 
max 

ulimit -n 65536 

echo 1024 65089 » /proc/sys/net/ 
ipv4/ip local port range 

ulimit -u 16384 


File-file di atas akan kembali ke nilainya 
semula jika komputer anda restart. Sebaik- 
nya dibuat di sebuah file saja yang bisa diek- 
sekusi pada saat boot, atau diletakkan pada 
file /etc/rc.local pada baris paling bawah file 
tersebut. Tujuannya, ketika komputer di- 
restart maka kernel otomatis telah di-tuning 
agar siap menjalankan Oracle. 


Mengonfigurasi sistem 

Masih sebagai root, edit /etc/sysctl.conf dan 
tambahkan baris berikut dengan menggu- 
nakan editor favorit anda. 


le Universal Installer: File Locations: 


Welcome 


The Oracle Universal Installer guides you through the installation and ad 
configuration of your Oracle products, 1 


Click "Installed Products..." to see all installed products. 


Installed Products. 


Gambar 1. Layar Welcome Oracle Universal Installer. 


50 INFOLINUX 02/2005 


File Locations 


— 


Enter the full path of the file representing the productis) you want to install 


Path: (mnt/cdrom/stage/products.jar 


Destination... 


Enter or select an Oracle Home name and its full parh: 


Gambar 2. Meletakkan file instalasi. 


www.infolinux.web.id 


"—- 


" 


fee 
kernel.shmmax - 2147483648 
kernel.shmmni - 128 
kernel.shmall - 2997152 
kernel.sem — 250 32999 199 128 


fs.file-max — 65536 
net.ipv4.ip local port range - 
1924 65000 


Edit juga file /etc/security/limits.conf 
oracle soft nofile 65536 
oracle hard nofile 65536 
oracle soft nproc 16384 
oracle hard nproc 16384 


Menyiapkan environment untuk Oracle 9i 
@ Sebagai root, jalankan perintah-perin- 
tah berikut ini untuk membuat account 
group dan user, serta direktori yang dibu- 
tuhkan dalam instalasi Oracle. 
# groupadd oinstall 
# groupadd dba 
# groupadd oper 
# groupadd apache 
# useradd -g oinstall -G dba 
oracle 
# passwd oracle 


# useradd -g oinstall -G 
apache apache 


# passwd apache 


# mkdir -p /u@l/app/oracle/ 


product/9.2.0.1.9 
# chown -R oracle.oinstall 
/UB1 


@ Masuk ke mode grafis login sebagai user 
oracle. Buka konsol dan ganti ke super- 
user. 

SesUNG 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


W. Oracle Universal Installer: Available Products -x 
Language Selection 
Oracle9i Database 9.2.0.1.0 


Available 


Select a prod 


Please select the languages your product 
encs||  Oracle9i Database 9.2.0.10 will run in. 
Selected Languages: 
Enalish 


Gambar 3. Memilih bahasa Indonesia. 


password: 


# xhost #smachine-name- 
contoh: xhost #localhost 


@ Logout dari root dengan Ctrl-D atau ke- 
tik exit. 
@ Tambahkan pada .bash profile (milik 
user oracle). 
$ vi /home/oracle/.bash 
profile 


(Perhatikan PATH pada baris-baris di 
bawah ini.) 

# Oracle 9i 

ORACLE BASE-/u@1/app/oracle, 
export ORACLE BASE 

ORACLE HOME-$ORACLE BASE/ 
product/9.2.0.1.0: export 
ORACLE HOME 

ORACLE TERM-xterm, export 
ORACLE TERM 

PATH-$0ORACLE HOME/bin: $PATH: / 
usr/local/java131/bin:/usr/ 
local/jre/bin: export PATH 
ORACLE OWNER—oracle, export 
ORACLE OWNER 

ORACLE SID-TSH1: export 
ORACLE SID 


LD LIBRARY PATH-$O0RACLE HOME/ 


lib, export LD LIBRARY PATH 
CLASSPATH-$0RACLE HOME/ 

JRE: $ORACLE HOME/jlib: $ORACLE 
HOME/rdbms/jlibs export 
CLASSPATH 


LD ASSUME KERNEL-2.4.15, 
export LD ASSUME KERNEL 
THREADS FLAG-native,: export 
THREADS FLAG 

TMP-/tmp: export TMP 
TMPDIR-$TMP: export TMPDIR 


Simpan dan pastikan environment user 
oracle dengan mengetikkan baris beri- 
kut: 

# set | more 


Selanjutnya ketikkan: 
# DISPLAY-smachine-name-:0.0: 
export DISPLAY 


2. Mendapatkan paket/CD Orade 9i 
dan JRE 

Download software Oracle 9i 

Catatan: Anda harus punya akses Internet 

yang cepat untuk mendownload Oracle 9i. 
Anda dapat mendownloadnya dari web- 

site resmi Oracle (www.Oracle.com) dan 

carilah link DOWNLOAD, kemudian ikuti 

jalurnya sesuai yang kita inginkan, yakni 

Oracle versi 9.2.0.1.0 untuk linux Red Hat. 

Anda harus mendaftar sebagai member ter- 

lebih dulu untuk bisa men-download-nya. 

Ada tiga file yang masing-masing akan men- 

jadi satu keping cd: 

@ Inx 920 diskl.cpio.gz 

@ Inx 920 disk2.cpio.gz 

@ Inx 920 disk3.cpio.gz 


Diperlukan sekitar 1,5GB disk space un- 


tuk menyimpan ketiga file tersebut. Jika an- 


Oracle 9i 


da sudah men-download dan menyimpan- 
nya dalam 1 direktori lakukan hal berikut: 
# gunzip Inx 920 diskl.cpio.gz 

# cpio -idmv « Inx 920 diskl. 
cpio 


Perintah ini akan membuat 3 direktori 
Disk1, Disk2 dan Disk3. 


Membuat file ISO dan membakar ke cd 
Cara membuat ISO CD dari file yang telah 
anda download dan menuliskannya pada 
cd dapat anda baca secara lengkap pada 
CD-Writing-HOWTO. Pada tahap ini saya 
hanya menuliskan perintah utamanya saja. 
@ Langkah pertama adalah membuat cd 

images (ISO) dari ketiga file tersebut. 

# mkisofs -r -o ora9idl. 

iso Disk1/ 


@ Lakukan hal yang sama untuk Disk2 
dan Disk3. Perintah di atas akan meng- 
hasilkan 3 iso image yang selanjutnya 
akan digunakan dalam proses instalasi. 
Anda mungkin menemukan banyak per- 
ingatan, biarkan saja! Image yang terben- 
tuk tetap akan menghasilkan informasi 
directory tree yang benar. 

@ Langkah selanjutnya adalah mem-burn 
iso image tersebut ke dalam cd. 
#cdrecord -scanbus (Catat 

kode device, misal 9,1,0) 
#cdrecord -v dev-9,1,0 
speed-4 ora9idl.iso 


Jika anda kesulitan untuk melakukan ta- 
hap ini, silahkan hubungi nidza99@spymac. 
com untuk mendapatkan CD yang siap 
pakai. 


Download dan Instalasi JRE 
Download paket Java jre 1.1.8v3 dari http:// 


(7 Oracle Universal Installer: Database Identification 


Installation Types 
Oracle9i Database 9.2.0.1.0 


What type of installation do you want? 
C Enterprise Edition (2,046B) 
-ene 


5 
Tn Nu TI 


Gambar 4. Memilih tipe instalasi standard edition. 


Database Configuration 


Select a database suited to your needs. 
@ General Purpose 
Installs a pre-configured database optimized for general purpose usage 
( Transaction Processing 
Installs a pre-configured database optimize: 
» 
( Data Warehous 
Installs a pre-cor 


2 .. 
AN Tr Tn 


Gambar 5. Memilih database configuration - general purpose. 


www.infolinux.web.id 


Database Identification 


An OracleSi databas 
"name.domaln". Eni 


ified by a Global Database Name, typically of the form 
Database Name for this database. 


Global Database Name |ORTO.soyuz 


NT 


Gambar 6. Database Identification. 


INFOLINUX 02/2005 51 


Oracle 9i 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Database Character Set 


The database character set is determined based on the number of language groups whici 
be stored in your database, See "Help" for the definition of language groups. 


4 


Which character set should be used in your database? 


@ Use the default character set 


(West European WEBIsOBE59PL 5 


Gambar 7. Use the default character set. 


www.blackdown.org. Pindahkan atau copy- 
kan file tersebut ke /usr/local, lalu ekstrak 
dan buat soft link menjadi jre. 

# cd /usr/local 

# tar -zxvf jrel18 v3.tar.gz 

# In -s jrel18 v3 jre 


3. Instalasi Orade 9i 

Login sebagai user “oracle” dan masukkan 
cd pertama ke dalam cdrom anda. Cari file 
berikut dan jalankan: 

#./runInstaller 


1. Pada tahap ini installer akan membaca 
Oracle user environment, dan memun- 
culkan layar pertama Oracle Universal 
Installer versi 2.2. 

2. Selanjutnya akan muncul Welcome 
Screen dari tahap instalasi (gambar 1). 
Klik Next. 

3. UNIX Group Name Screen menanyakan 
Oracle Installation Group yang secara 
default adalah oinstall. Ikuti saja, karena 
buku ini menggunakan pilihan default 
tersebut. Akan muncul sebuah dialog 
yang memberitahu anda untuk menggu- 
nakan root terminal, dan ikuti petunjuk 
pada dialog tersebut, yakni eksekusi file 
/tmp/orainstRoot.sh 
Jika sukses akan muncul pada terminal 
tersebut seperti berikut: 

Creating Oracle Inventory 
pon teras Yete/okalnst: 
loc) 

Changing groupname of /u@1/ 
app/oracle/oraInventory to 
oinstall. 


Selanjutnya klik Continue pada dialog 
yang muncul tadi. 

4. Layar selanjutnya, anda akan dihadap- 
kan pada entry File Location. Biasanya 


52 INFOLINUX 02/2005 


Oracle Universal Installer: Instal) 


Install 


“ Installing JDBC Common Files 9.2.0.1.0 


Link pending... 


Gambar 8. Menunggu proses instalasi. 


installer sudah memberikan isian default 
(gambar 2), yakni: 

source path: /mnt/cdrom/ 
stage/products.jar 

destination name: 0UIHome 
destination path: /u@l/app/ 
oracle/product/9.2.0.1.0 


Klik Next. 
5. Available Products akan memberikan 
pilihan sebagai berikut: 
@ Oracle 9i Database 9.2.0.1.0 
@ Oracle 9i Client 9.2.0.1.0 
@ Oracle 9i Management and Integra- 
tion 9.2.0.1.0 
@ Oracle 9i Cluster Manager 9.2.0.1.0 


Untuk saat ini pilih yang pertama, Data- 
base. Jika Anda ingin menambah bahasa 
yang akan digunakan, klik Product La- 
nguages, pilih yang diinginkan, misalnya 
Indonesia (gambar 3). Klik Next. 

6. Pada layar Installation Types, pilih Stan- 

dard Edition (gambar 4). Klik Next. 
. Selanjutnya anda pilih General Purpose 


bas! 


pada pilihan Database Configuration. 
(gambar 5). Klik Next. 

8. Kemudian Anda dihadapkan pada layar 
Database Identification. Masukkan Glo- 
bal Database Name dan SID-nya. Misal- 
nya ORTD.hostname dan TSHI untuk 
SID defaultnya (gambar 6). Hostname 
adalah nama komputer anda. Klik Next. 

9. Entry selanjutnya secara default /u01/ 
app/oracle/oradata pada Directory of 
Database Files. Klik Next. 

10. Kemudian pilih Use the default character 
set (gambar 7). Klik Next. 

11.Selesai. Anda akan diperlihatkan Sum- 
mary dari pilihan-pilihan yang dipilih 
tadi, sebelum melanjutkan ke proses ins- 
talasi. Klik Next. 


www.infolinux.web.id 


12.Instalasi dimulai. Proses ini cukup lama, 
tergantung spesifikasi komputer Anda. 
Perhatikan CD yang harus Anda ganti 
(gambar 8). 
Pada proses instalasi ini akan terjadi 2 
buah error: 

x Problems with ins. 
cemagent.mk. 

« “Error in invoking 
target install of makefile 
$Oracle HOME/ctx/lib/ins ctx. 
mk”. 


Biarkan saja pada pesan error pertama, 
anda akan memperbaiki pada tahap 
pasca instalasi. Pilih Ignore pada error 
pertama. 

Pada pesan error kedua, bukalah kon- 
sol, login sebagai user “oracle” atau jika 
anda pada mode grafis, logout dan login 
kembali dengan user “oracle”. Ketikkan 
perintah berikut: 

$ cd $ORACLE HOME/install 

$ tail make.log 


Anda akan melihat baris yang seperti di 
bawah ini: 

gcc -o0 ctxhx -L/u@l/app/ 
oracle/product/9.2.9.1.9/ 
ctx/lib/ -L/u@l/app/oracle/ 
product/9.2.0.1.9/1ib/ 
-L/u@1/app/oracle/product/ 


K9 root Jab2:/u01/app/oracle/product/9,2.0.1.0 
Elle Edit View Terminal Go Help 


oracle@lab2:/u01/app/or... (root@fedora:/home/adi/... Joraclewlab2:/uo1yap 
s(oraclealab2 oracleJ$ su - 
Password: 
Irootalab2 rootJ# cd /uOl/app/oracle/product/9.2.0.1.0/ 
Irootalab2 9.2.0.1.0J# ./root.sh 
Running Oracle9 root.sh script... 
NnThe following environment variables are set as: 
ORACLE OWNER- oracle 
ORACLE HOME- /uOl/app/oracle/product/9.2.0.1.0 


Enter the full pathname of the local bin directory: (/us: 


Gambar 9. Mengeksekusi root.sh. 


Kg Oracle Universal Installer. End. of Installation Bi 


End of Installation 


The installation of Oradle9i Database was successful, but some 
optional configuration tools failed or were canceled. 


Please remember... 


e following information is available in: 
fuo1fapp/oracle/product/9.2.0.1.0/Apache/Apache/setupinfo.txt 


& HTTP Server can be accessed using the following URLs: 


Non SSL Mode: 
Ihttp://1ab2:7777 


SSL mode (executed at install time): 
hhttp://lab2:7778 - 


Gambar 10. Akhir instalasi. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Oracle 9i 


| Oracle Enterprise Manager Console, Standalone 


File Navigator Object Tools Configuration Help 


en PAKANKB 
E Naanases 


66 ono MEN 


68 nstance 
Configuration 
Sessions 


bak 


Oracle Enterprise Manager is 

which 

Ta can use to: 

»Administer the complete | 
Oracle environment, 
including databases, iAS 
servers, applications, and 
services. 

»Diagnose, modify, and tune 
multiple databases, 

» Schedule tasks on multiple 
systems at varying time 
intervals. 

» Monitor database conditions 
throughout the network. 

»Administer multiple network 
nodes and services from 
many locations. 

» Share tasks with other 
administrators. 

aing Lalntod perelcan 5 

1 Ti: 

@uick Tour) 


Profiles 
Tarra" 
6. da iNAN 

In-Doubt Transactio 
Database Links 
Streams 
sidadvanced Gueues 
Advanced Replicati| 

Warehouse 
MN nana 
KEKML Database 


| 
Username: Isys | 


Password: (essnssn l 
formoana neto saj 

. 
yu 1 Connect as: | SYSDBA | 
"3 NI Save As Local Preferred Credentials | 
canet) atm | 


selejaja(ba 


To learn more about 
click the Ouick T. 


ICck the Guick Te 


Gambar 11. Oracle Enterprise Manager. 


9.2.0.1.9/1lib/stubs/ /u@1/ 
app/oracle/product/9.2.0.1.9/ 
ctx/lib/ctxhx.o 
-L/u@1/app/oracle/product/ 
9.2.8.1.0/ctx/lib/ -Im -1sc. 
ca -Isc fa -Isc ex -Isc da 


-Isc ut 
-Isc ch -Ise fi -lctxhx -1Ic 
-WI, -rpath,/u@1/app/oracle/ 


product/9.2.8.1.9/ctx/lib - 
1n1s9 

-1core9 
-1xm19 


-1n1s9 
-1core9 


-1n1s9 
-1n1s9 


-1core9 
-lun1s9 


Jalankan gcc seperti di bawah ini 
“DALAM 1 LINE” pada direktori $OR- 
ACLE HOMEbbin. Caranya, pindah ke 
$ORACLE HOMEybin, lalu 
ketikkan sebuah baris perintah gcc yang 


direktori 


panjang berikut ini (dalam 1 baris, bu- 
kan baris per baris): 
$ cd $ORACLE HOME/bin 


$ gcc -o ctxhx -L/u@1/app/ 
oracle/product/9.2.90.1.0/ 
ctx/lib/ -L/u@l/app/oracle/ 
product/9.2.0.1.0/1ib/ -L/u@1/ 
app/oracle/product/9.2.0.1.09/ 
lib/stubs/ /u@l/app/oracle/ 
product/9.2.8.1.90/ctx/1ib/ 
ctxhx.o -L/u@l/app/oracle/ 
product/9.2.8.1.9/ctx/1ib/ 
-Im -Isc ca -Isc fa -Isc ex - 
Isa SiIsee Sis eh Sisi 
-Tctxhx -1c -WI,-rpath,/u91/ 
app/oracle/product/9.2.0.1.0/ 


ctx/lib -1n1s9 -1core9 -1In1s9 
-1core9 -1n1s9 -1xm19 -1core9 
-lun1s9 -1n1s9 -1d1 


Setelah anda jalankan perintah di atas, 
dan selesai tanpa ada pesan error, tekan 
tombol “Ignore” pada error dialog dan 
lanjutkan proses instalasi. 

Sebuah dialog akan muncul memberi- 
tahu bahwa ada script yang harus anda 
jalankan sebelum proses instalasi di- 
lanjutkan, yakni file root.sh yang terle- 
tak pada direktori $ORACLE HOME. 
Eksekusilah file tersebut dengan user 
root (gambar 9). Jika benar, akan mun- 
cul perintah sebagai berikut: 

Adding entry to /etc/oratab 
Mile 

Entries will be added to the 
/etc/oratab file as needed by 
Database Configuration 
Assistant when a database is 
created 

Finished running generic part 
Of root.sh script. 

Now product-specific root 
actions will be performed. 


13.Configuration Tools akan menjalankan 
beberapa proses dan melaporkan hasil- 
nya. Jika failure, tidak mengapa. Coba 
lakukan hal berikut. Pada $SORACLE 
HOME ada direktori JRE. 
# rm -rf JRE 
# In -s /usr/local/jre/ JRE 


Kemudian klik tombol Retry. Kalaupun 
tidak berhasil juga, tidak apa-apa. Anda 
bisa melakukannya nanti. Karena ini 
merupakan proses opsional. 

Jika berhasil, anda akan diminta untuk 
memasukkan password user SYS dan 


SYSTEM. Catat baik-baik password ini 


www.infolinux.web.id 


Gambar 12. Connect as SYSDBA. 


untuk troubleshooting pada saat yang di- 
perlukan. 
14.Akhir instalasi akan memperlihatkan 
beberapa informasi. Diantaranya anda 
dapat mengakses database anda menggu- 
nakan web browser. Misalnya http://host- 
name:7777. Kini anda bisa keluar dari 
proses instalasi dengan menekan tombol 


Exit. Lihat gambar 10. 


Setelah anda keluar, akan muncul Oracle 
Enterprise Manager (OEM). 
bar 11. Pada frame sebelah kiri anda bisa 
mengklik tanda (| pada Network, kemu- 


Lihat gam- 


dian akan muncul tanda (#| Databases. 
Ketika anda klik kembali pada Databases, 
anda akan lihat nama database yang telah 
anda buat. Terakhir, jika anda klik nama 
database tersebut, maka akan muncul win- 
dow baru untuk login. Gunakan user “sys” 
dan passwordnya yang telah anda catat pada 
langkah ke-12 di atas. Pilih Connect as SYS- 
DBA (kalaupun anda pilih NORMAL, OEM 
tetap akan memberitahu bahwa anda ha- 
Co- 
balah untuk mendapatkan tampilan seperti 
gambar 12. Anda juga bisa mencoba Ouick 
Tour. Tombolnya tersedia pada sudut ka- 
nan bawah pada OEM. 

Artikel berikutnya akan membahas 


rus connect menggunakan SYSDBA). 


langkah-langkah pasca instalasi, termasuk 
menguji hasil instalasi dengan perintah- 
perintah SOL“Plus. Bagian terakhir juga 
akan menjelaskan cara menjalankan Oracle 
9i, termasuk mengonfigurasi Red Hat 9 agar 
siap menjalankan Oracle 9i ketika mesin re- 
start, misalnya diset berjalan pada run level 
3 dan dimatikan pada run level 0. ta 

Andri Darmawan (nidza99@spymac.com) 


INFOLINUX 02/2005 53 


Zero Configuration Networking 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Zero Configuration Ne 


Bagian 1 dari 2 artikel 


Zero configuration networking saat ini sedang menjadi tr 
berkaitan dengan merebaknya hotspot di kota-kota besar. Ser 
gun agar klien dapat terhubung ke jaringan tanpa harus dikonfig 


ero configuration (zeroconf) net- 

, working adalah istilah baru untuk 

memanfaatkan aplikasi-aplikasi jari- 

ngan yang sudah umum, seperti NAT, DNS, 

dan DHCP. Beberapa kelebihan dari sistem 

zero configuration networking adalah se- 
bagai berikut: 

@ Dapat mengalokasikan alamat secara 
otomatis. 

@ Bisa berfungsi sebagai Printer Server se- 
cara otomatis. 

@ Dapat merelokasikan nama dan alamat 
IP dari klien-klien yang terkoneksi secara 
otomatis. 

@ Dapat mengalokasikan beraneka alamat 
IP secara simultan, tanpa mengganggu 
kinerja sistem. 

@ Mendukung penggunaan wireless device 
terbaru, seperti wireless device 802-11 G 
dan bluetooth. 


Penggunaan zero configuration, khusus- 
nya dikombinasikan dengan penggunaan 
wireless device, sudah sangat meluas. Bebe- 
rapa manfaat dari pemanfaatan zero configu- 
ration networking dalam kehidupan sehari- 
hari di antaranya adalah sebagai berikut: 

@ Penyelenggaraan hotspot di beberapa 
wilayah, yang memungkinkan akses in- 
ternet melalui perangkat mobile computer 
(laptop), PDA, dan handphone. 

@ Penggunaan di dunia industri memung- 
kinkan proses produksi dilakukan se- 
cara wireless (nir kabel) sehingga proses 
produksi bisa berjalan dengan lebih 
efisien. 


Setting zero configuration networking 
banyak digunakan pada pelayanan public, 
seperti: bandara, mall, pusat hiburan, dan 
lain-lain. 


54 INFOLINUX 02/2005 


Secara garis besar, zero configuration net- 
working bisa digambarkan sebagai berikut, 
serangkaian konfigurasi yang memungkin- 
kan klien bisa mengakses Server dengan cara 
yang sederhana dan mudah. Untuk jelasnya, 
Anda bisa melihat pada contoh gambar 1. 

Agar lebih jelas, dalam melakukan penu- 
lisan ini, penulis melakukan beberapa kali 
percobaan. Dengan beberapa spesifikasi dari 
peralatan dan beberapa konfigurasi yang 
penulis gunakan. Adapun spesifikasi terse- 
but adalah sebagai berikut: 

@ Server 

Untuk Server, penulis menggunakan PC 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

e Processor AMD Duron 1,5 GH 

@ RAM 256 MB 

e HDD 40GB 


, khususnya 
Iration diban- 


Penulis menggunakan Tawie Secure Linux 
2.0 untuk Server, karena pertimbangan 
kemudahan dan keamanan serta kecepa- 
tan yang lebih baik dari distro lainnya. 


Klien 

Penulis menggunakan Laptop Asus dual 
o/s, dengan spesifikasi sebagai berikut: 

e Processor Intel Pentium 4 - 2,2 GH 

e RAM 256 MB 

e HDD 40GB 


Dengan sistem operasi yang terpasang 
adalah Windows XP, SuSE Linux 8.2 dan 
Slackware Linux. 


Access Point 
Access point yang digunakan adalah 


Roam About 
Wireless Bridge 


Main Office 


Wireless PDA 


Wireless Conferencing 


Wireless Workstations 


Contoh Penggunaan Zero Configuration Networking 


Roam About 
ireless Bridge 


Special Events 


Wireless 
PCI Client Card PEMCIA Client 


Card 


Roam About Access Point 


Wireless Hand-held 
Scanners 


Wireless Point of Sale 


Wireless Kiosk 


Gambar 1. Contoh penggunaan zeroconf networking. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | 


Gambar 2. Perangkat wireless senao. 


Senao external indoor dan Orinoco PC- 
MCIA untuk klien, seperti terlihat pada 
gambar 2. 


Sebelum memulai pekerjaan setting pro- 
tokol zero configuration networking, ada 
beberapa hal yang dibutuhkan, antara lain 
sebagai berikut: 

@ NAT: NAT berfungsi sebagai jembatan 
bagi klien dalam mengakses jaringan 
yang berbeda baik kelas maupun alamat 
IP-nya. 

@ DNS: DNS berfungsi menterjemahkan 
nama domain kedalam nomor IP. 

@ DHCPD: DHCPD berguna bagi klien 
dalam mengakses jaringan secara mudah 
dan sederhana. 


Sekarang, mari kita mulai berkarya de- 
ngan zero configuration networking. 


Setting NAT 
Fungsi dari NAT (Network Address Trans- 
lation) adalah sebagai jembatan bagi kom- 
puter klien agar bisa mengakses IP pada 
jaringan yang berbeda, misalnya internet. 
Untuk mengaktifkan NAT, caranya adalah 
demikian: 
1. Lakukan login sebagai root: 
Anda masuk ke konsol (Alt)-IF1) s/d 
LAlt)--IFe| (salah satu) 
root: root 
Password: password (ganti 
dengan password Anda) 


2. Mengaktifkan IP Forward 
Aktifkan IP Forward, dengan mengetik- 
kan sintaks perintah sebagai berikut: 
Iroot@ai.co.id:-1 # echo 1 2? 
/proc/sys/net/ipv4/ip forward 


3. Menjalankan Iptables 
Jalankan Iptables dengan mengetikan 
sintaks perintah berikut: 


Iroot@ai.co.id:-1 # iptables 
-I POSTROUTING -t nat -s 9/9 
-d 8/9 -j MASOUERADE 


Rangkaian perintah tersebut di atas akan 
membuat PC klien bisa mengakses keluar 
jaringan lokal atau ke Internet. 


Setting DNS 

DNS merupakan singkatan dari Domain 
Name System atau sistem penamaan do- 
main, berguna untuk menterjemahkan na- 
ma host menjadi nomor IP. Misalnya, Anda 
ingin menyambungkan ke salah satu alamat 
di Internet, contohnya 216.236.100.35, de- 
ngan bantuan DNS Anda bisa mengganti- 
nya dengan ai.co.id 

Komputer menggunakan alamat IP 
dalam proses hubungan antar komputer di 
Internet. Alamat IP merupakan dasar proses 
routing dalam komunikasi antar komputer 
di Internet. Tentunya akan sangat menya- 
kitkan kepala, jika kita harus mengenali 
sebuah komputer dengan nomor IP-nya 
(seperti nomor telepon saja). Dengan ada- 
nya fasilitas DNS, pengguna Internet cukup 
mengingat nama host tanpa perlu mengeta- 
hui alamat IP dari host tersebut. Salah satu 
layanan fundamental pada jaringan Internet 
(TCP/IP) adalah name service. 

Cara yang paling mudah dan sederhana 
dalam malakukan setting DNS adalah de- 
ngan melakukan editing pada file /etc/re- 
solv.conf dan file /etc/hosts. Adapun lang- 
kah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Pada konsol, lakukan login sebagai root 
login: root 
Password: password (ganti 
dengan password Anda) 


Anda juga bisa menjadi root, pada saat 

Anda login sebagai user biasa atau pada 

waktu menggunakan X Window, dengan 

mengetikkan sintaks perintah pada kon- 

sol sebagai berikut: 
Luser@ai.co.id:-J $ su -1 root 
Password: (isi dengan password 
root Anda) 


2. Kemudian lakukan editing file /etc/hosts, 
dengan mengetikkan perintah berikut 
ini: 

Iroot@ai.co.id:-J # vi /etc/ 
hosts 


www.infolinux.web.id 


Zero Configuration Networking 


...... 
coe1 Gorfoi| 1004 10101010 


Tamatan ML Naa er 


platform 


c.cc.cocaonai 


OPEN SOURCE 
memahaminya 


GudangLinux ( 


|. 


Migration Center NN. ..... 


INFOLINUX 02/2005 55 


Zero Configuration Networking 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


3. Tambahkan kalimat sebagai berikut: 
120 de Je localhost. 
localdomain localhost 
192.168.2.100 rumah.ai.co. 
id rumah 


4. Simpan hasil pekerjaan Anda dengan 
mengetikkan perintah sebagai berikut: 
LEscl:wg 


5. Kemudian, lakukan editing pada file 
/etc/resolv.conf, dengan mengetikkan 
perintah berikut ini: 
Iroot@ai.co.id:-J # vi /etc/ 
resolv.conf 


6. Isikan kalimat sebagai berikut: 


search . nameserver 
192.168.2.199 domain rumah. 
ai.co.id 


7. Simpan hasil pekerjaan Anda dengan 
mengetikkan perintah sebagai berikut: 
LEscl:wg 


8. Untuk memastikan file-file tersebut di 
atas teraktivasi, Anda bisa menjalankan 
ulang network, dengan mengaktifkan 
sintaks perintah berikut ini: 

Troot@ai.co.id:-J # vi /etc/ 
init.d/network (Enteri 


Pada saat PC klien mengakses ala- 
mat http://rumah.ai.co.id, server otoma- 
tis akan mengalokasikannya ke alamat 
192.168.2.100. 

Penjelasan yang lebih rinci tentang DNS, 
akan disampaikan pada artikel berikutnya. 
Selanjutnya, kita akan menginjak pada pem- 
bahasan setting DHCPD. 


Setting DHCP 

DHCP merupakan singkatan dari Dynamic 
Host Configuration Potocol, suatu perogram 
aplikasi server (daemon) yang memungkin- 
kan pengaturan jaringan secara terpusat dari 
server, sehingga PC klien tidak perlu melaku- 
kan konfigurasi alamat IP, karena semuanya 
sudah ditangani oleh PC server. 

Keuntungan penggunaan DHCP dari 
sisi System Administrator, adalah kita tidak 
perlu melakukan pencatatan alamat IP pada 
masing-masing PC klien. Mungkin untuk 
kebutuhan sampai dengan 10 atau 20 PC 


56 INFOLINUX 02/2005 


klien masih bisa kita tangani, namun jika 
klien yang kita tangani sampai dengan 50 
atau 100, bisa Anda bayangkan betapa ru- 
mit dan melelahkan pekerjaan yang harus 
kita tangani. 

Sekarang, marilah kita bersama-sama 
membahas tentang instalasi dan konfigu- 
rasi server DHCP (dhcpd, d artinya dae- 
mon, istilah lain dari server). Kita akan 
menggunakan klien Linux dan Microsoft 
Windows. 


Download program server DHCP 

Jika dsitro Linux Anda belum menyer- 
takan paket server DHCP (dhcp-server atau 
dhcpcd), Anda bisa melakukan download 
pada alamat berikut ini: ftp://ftp.phystech. 
com/pub/ 


Kompilasi dan instalasi server DHCP 

Pada saat Anda melakukan download pro- 
gram DHCPd, Anda bisa mengambil pro- 
gramnya dalam bentuk ekstensi .rpm mau- 
pun source code yang menggunakan ekstensi 
.tar.gz. Sekarang kita akan membahas kom- 
pilasi dari kedua macam jenis file tersebut: 


Instalasi menggunakan RPM 
Untuk melakukan instalasi dengan meng- 
gunakan file berekstensi .rpm, caranya jauh 
lebih mudah daripada kompilasi dengan 
menggunakan kode asal atau source code. 
1. Pada konsol, lakukan login sebagai root 
login: root 
Password: password (ganti 
dengan pasword Anda) 


Anda juga bisa menjadi root, pada saat 

Anda login sebagai user biasa atau pada 

waktu menggunakan X Window, dengan 

mengetikkan sintaks perintah pada kon- 
sol sebagai berikut: 
Luser@ai.co.id:-J $ su -1 root 
Password: (isi dengan password 
root Anda) 


2. Pindah ke direktori, dimana Anda me- 
letakkan file. Dalam contoh ini, kami 
meletakkan file pada direktori /tmp. Ke- 
tikkan perintah sebagai berikut: 

Luser@ai.co.id:-1 # cd /tmp 


3. Lakukan kompilasi dengan mengetikkan 
perintah sebagai berikut: 


www.infolinux.web.id 


Luser@ai.co.id:-1 # rpm -ivh 
dhcpcd-1.3.22p11-7.1386.rpm 


4. Selanjutnya, Anda bisa langsung masuk 
pada pembahasan konfigurasi DHCP 
Server 


Kompilasi menggunakan tar.gz 
Kompilasi dengan menggunakan source 
code ini, sedikit lebih rumit namun Anda 
tidak usah takut, karena langkah-lang- 
kah berikut ini akan mempermudah Anda 
dalam melakukan kompilasi. Sekarang mari 
kita coba bersama-sama. 
@ Pada konsol, lakukan login sebagai root 
login: root 
Password: password (ganti 
dengan pasword Anda) 


Anda juga bisa menjadi root, pada saat 

Anda login sebagai user biasa atau pada 

waktu menggunakan X Window, dengan 

mengetikkan sintaks perintah pada kon- 

sol sebagai berikut: 
Luser@ai.co.id:-J $ su -1 root 
Password: (isi dengan password 
root Anda) 


@ Pindah ke direktori, dimana Anda me- 
letakkan file. Dalam contoh ini, kami 
meletakkan file pada direktori /usr/src, 
untuk mempermudah dalam pengelo- 
laan sistem file. Ketikkan perintah se- 
bagai berikut: 

(user@ai.co.id:-1 # cd /usr/ 
src 


@ Lakukan ekstraksi file, dengan mengetik- 
kan perintah sebagai berikut: 
Luser@ai.co.id:srcl # tar - 
zxvf dhcpcd-1.3.18p11.tar.gz 


@ Pindah ke direktori dhcpcd-1.3.18pl1, 
ketikkan perintah berikut ini: 
Luser@ai.co.id:srcl # cd 
dhcpcd-1.3.18p11 


@ Lakukan kompilasi dengan mengetikkan 
perintah sebagai berikut: 
Luser@ai.co.id:srcl # make 
Luser@ai.co.id:srcl # make 
install 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Konfigurasi server DHCP 
Untuk melakukan konfigurasi DHCP, 
Anda perlu melakukan editing pada file / 
etc/dhcpd.conf. Beberapa parameter harus 
diawali dengan kata “option”. Semua para- 
meter termasuk option, yang dinyatakan se- 
belum penggunaan tanda () disebut dengan 
global parameter. 
Adapun langkah-langkahnya adalah se- 

bagai berikut: 
1. Pada konsol, login sebagai root: 

Login: root 

Password: password 


2. Lakukan editing pada file /etc/dhcpd. 
conf 
Iroot@ai.co.id:-J # vi /etc/ 
dhcpd.conf 


3. Di bawah ini, diperlihatkan router 
menggunakan alamat IP 192.168.0.254 
dan DNS 1 menggunakan alamat IP 
192.168.0.254 
# Skrip konfigurasi DHCPD 
# Copyright ##169: by R. 
Kresno Aji smasaji@ 
atlantisindonesia.comz 


ddns-update-style ad-hoc, 
default-lease-time 699: 
max-lease-time 7200: 
option subnet-mask 

2 2 IR 

option broadcast-address 
NO 2 OBB 

Option routers 192.168.2.1090, 
option domain-name-servers 
NON CON PO MU NOMOR: 
option domain-name “rumah. 
al-co-ids 

DHCPDARGS-eth9, 


Jika Anda ingin menambahkan alamat 
WINS Server pada klien Windows, Anda 
bisa menambahkan kalimat sebagai beri- 
kut: 
option netbios-name-servers 
192.168.2.100: 


4. Kemudian kita tambahkan network 
sharing untuk berbagi jaringan antar PC 
Desktop. Tambahkan juga nsl dan ns2, 
fungsi dari ns2 adalah untuk melakukan 
backup jika nsl mengalami crash atau 


shutdown. Kita tambahkan juga dengan 
group sharing, subnet, host dan range 
alamat IP client yang kita ijinkan untuk 
mengakses server. 

shared-network nama - 
jaringan £ 

option domain-name 
sieumanka cod: 

option domain-name- 
servers NO 26320 
19.90.9.2, 

option routers 
192.168.2.100, 

# Contoh range 
jaringan 

subnet 19.9.9.0 
netmask 255.255.255.0 £ 


#parameters 
untuk subnet 

range 
19.0.9.109 19.9.0.110, 


, 


Pada contoh skrip di atas, tampak bahwa 
Server akan memberikan 100 alamat IP 


Zero Configuration Networking 


kepada setiap PC klien, dimulai dari ala- 
mat IP 10.0.0.10 sampai dengan nomor 
IP 10.0.0.110 


. Membuat Group Sharing 


Selanjutnya kita tambahkan group shar- 
ing, yang berisi user yang boleh meng- 
akses Server kita. Anda terlebih dahulu 
harus mengetahui alamat (mac) atau no- 
mor seri dari setiap kartu jaringan yang 
akan Anda daftarkan ke DHCPD. Hal 
ini memungkinkan Anda untuk menga- 
wasi aktivitas setiap user yang mengakses 
server Anda. Masukkan nomor seri kartu 
jaringan tersebut ke dalam kalimat hard- 
ware ethernet. Seperti tampak pada con- 
toh berikut ini. 

group £ 


host masaji £ 
option host-name 
“smasajima-co id 
hardware ethernet 99: 
A9:78:8E: 9E: AA, 
fixed-address 19.0.0.175: 


01 rae. 


Kelasa ss 
£MONEY 


NGLINUX and FreeBSD 


Features : H Unlimited data transfer 
D Complete control panels 
D POP3 email, FTP access 
D SSH, CGI, SOAL. 
D and much more... 
D Start from Rp. 19.500,-/ month 
D Free Setup") 
D 2 Months Free") 


GiLso 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp:1.250.000,-/ mo 


erver Hosting 
Features : H Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


D Size server: 1 U Rackmount 

D Bandwith : 128 kbps 

D IP Address : 8 (max) 

& Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


D Colocation & Dedicated Server in USA 


D Domain Name Register 
D Benefit Reseller Program 


"IES NEVERBEEN LASER 
TO TAKE YGIUA BL/SINESS ONLINE " 


Note:”) Transfer 
Tanser (estrcton app) 


MEI PA HA 


Supporting (“Yu to a Web Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 02/2005 57 


Zero Configuration Networking 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Services 


What services should be automatically started? 


Gambar 5. Mengatur services dengan ntsysv. 


host hartx £ 
option host-name 
ehabanACO id 
hardware ethernet 99: 
A1 -DD-74A:C3R2s 
fixed-address 19.9.9.115: 


Jika Anda memutuskan untuk meniada- 
kan pengawasan terhadap masing-ma- 
sing nomor IP, Anda bisa mentiadakan 
alamat MAC dari kartu jaringan dengan 
menambahkan tanda pagar di depan ka- 
limat dengan isi sama dengan di bawah 
ini: 

# hardware ethernet 90:A1: 
DD-7A C3 P2 


6. Jika Anda memutuskan untuk melaku- 
kan sharing IP secara statis, dan bisa 
mengetahui aktivitas user yang Anda 
kehendaki untuk sebuah IP klien, Anda 
bisa melakukan pencatatan nomor seri 
atau MAC address kartu jaringan yang 
terpasang pada PC klien yang terhubung 
ke server sebelum Anda daftarkan ke 
DHCPD. Selanjutnya Anda tambahkan 
seperti contoh di bawah ini. 

host masaji £ 
option host-name “masaji. 
a-coid: 


58 INFOLINUX 02/2005 


hardware ethernet 99: 
A9:78:8E: 9E: AA, 
fixed-address 19.9.9.175: 


7. Baris berikut ini bermanfaat jika Anda 
menginginkan penggunaan DHCP hanya 
pada satu pintu, dalam arti hanya meng- 
gunakan satu kartu jaringan. 

DHCPDARGS-eth9 


8. Simpan hasil pekerjaan Anda. 
Simpan hasil pekerjaan Anda dengan 
mengetikkan sintaks perintah berikut 
ini: 
LEscJwg 


9. Jalankan DHCPD Server dengan menge- 
tikkan perintah berikut ini: 
Lroot@ai.co.id:-J # /etc/ 
init.d/dhcpd start 


10.Jika ingin diaktifkan oleh sistem secara 
otomatis pada saat PC dinyalakan, ada 
dua cara untuk menjalankan DHCPD 
secara otomatis. Antara lain adalah se- 
bagai berikut: 


Menggunakan chkconfig 

a. Pada konsol, lakukan login sebagai root 
login: root 
Password: password (ganti 
dengan pasword Anda) 


www.infolinux.web.id 


b. Masuk ke direktori /etc/init.d dengan 
mengetikkan perintah sebagai berikut: 
Iroot@ai.co.id:-1 # cd /etc/ 
anita 


c. Mengaktifkan service yang akan dijalan- 
kan saat boot 
Untuk mengaktifkan service dhcpd, ke- 
tikkan sintaks perintah sebagai berikut: 
Iroot@ai.co.id:init.dl # 
chkconfig --level 345 dhcpd 
on 


Selanjutnya DHCPD akan dijalankan 
secara otomatis oleh sistem pada saat Anda 
menghidupkan PC. 


Menggunakan program ntsysv (RedHat/ 
Fedora) atau drakxsrvices 
Jika Anda menggunakan distro RedHat, 
Anda bisa menggunakan program ntsysv 
untuk mengaktifkan dhcpd secara otomatis. 
Adapun caranya adalah sebagai berikut: 
a. Pada konsol, lakukan login sebagai root 
login: root 
Password: password (ganti 
dengan pasword Anda) 


b. Menjalankan ntsysv 
Untuk menjalankan ntsysv, Anda ting- 
gal mengetikkan sintaks perintah sebagai 
berikut: 
Iroot@ai.co.id: 
ntsysv 


init.dl # 


c. Mengaktifkan service dhcpd 
Sekarang Anda bisa mengaktifkan service 
dhcpd, dengan cara mengarahkan point- 
er pada tulisan dhcpd, kemudian tekan 
tombol spasi, sehingga tampak tanda 
bintang pada bagian sebelah kiri service 
dhcpd, seperti tampak pada gambar 5. 

d. Kemudian tekan tombol (Ok) untuk ke- 
luar dari jendela service. 

e. Sekarang, DHCP Server akan langsung 
berjalan secara otomatis, pada saat Anda 
menyalakan PC. 


Konfigurasi server zero configuration 
networking selesai. Artikel sambungannya 
akan membahas cara setting klien Linux 
dan Windows untuk zeroconf networking 
ini. 

R. Kresno Aji (masaji@ai.co.id) 


IKLAN 


Proxy 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Transparent proxy merupakan salah satu cara 
tor jaringan. Sebagai pengelola warnet misalnya, Anda tidak perlu 1 
komputer klien agar pasti melewati server proxy. 


alah satu fungsi proxy adalah untuk 

menyimpan cache. Apabila sebuah 

LAN menggunakan proxy untuk ber- 
hubungan dengan Internet, maka yang di- 
lakukan oleh browser ketika user mengakses 
sebuah url web server adalah mengambil 
reguest tersebut di proxy server. Sedangkan 
jika data belum terdapat di proxy server 
maka proxy mengambilkan langsung dari 
web server. Kemudian reguest tersebut di- 
simpan di cache proxy. Selanjutnya jika ada 
client yang melakukan reguest ke url yang 
sama, akan diambilkan dari cache tersebut. 
Ini akan membuat akses ke Internet lebih 
cepat. 

Proses di atas secara sederhana menun- 
jukkan bahwa pemakaian proxy tergantung 
konfigurasi browser. Kenapa dari browser? 
Karena setting proxy itu dasarnya juga 
ada pada browser, selain di server. Dengan 


Applications Actions BSkP 


@ Mozilla Firefox 
Preferences 


File Edit Vi 


@-9.-8| 


melakukan konfigurasi di browser,-maka 

pengguna komputer klien dapat dengan 

mudah mengubah ip address proxy. Jika di 

sebuah warnet semua komputer di-deep- 

freeze, maka dengan mudah orang bisa 
mengganti alamat ip proxy, karena hal terse- 
but dapat dilakukan tanpa restart komputer. 

Lihat Gambar 1. 

Lalu, dengan cara apa permasalahan 
berikut ini dapat diatasi? 

1. Admin jaringan menghendaki semua 
komputer ketika terhubung ke inter- 
net mau atau tidak mau harus melewati 
proxy. 

2. Sungguh tidak mengenakkan jika di 
satu komputer terdapat lebih dari satu 
macam browser dan kita harus setting ip 
proxy satu persatu. 


Salah satu cara untuk mengatasi hal terse- 


@ WedDec22, 4:16AM Y) 


Bj 


£ Home Page 


Location(s): (htp:/nfolinux.co.id/ 


( Fonts & Colors — 


Select default Fo 


( Languages —| 


Select default Lai 


Advanced 


( Connection 


Setup Proxies fo| 


( Configure Proxies to Access the Internet 
O Direct connection to the Internet 
O Auto-detect proxy settings for this network 
@ Manual proxy configuration 


HTTP Proxy: 
SSL Proxy: 
ETP Proxy: 

Gopher Proxy: 
SOGKS Host: | 


No Proxy for: 


O Automatic proxy configuration URL: 


Connection Settings 


Cl Use the same proxy for all protocols 
192.168.1.1 Port: 8080 
Port: lo 
Port: lo 
Port: lo 
Port: lo 


OSOCKSv4 @SOCKS vs 
localhost, 127.0.0.1 
Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24 


|L Reload | 


Done 


Cancel OK 


“| | (OpenOffice.org 1.1.3) 


JEI XMMS - 11. naif - nhik (3:36) 


Io Mozilla Firefox 


Gambar 1. Setup proxy di browser Mozilla Firefox. 


60  INFOLINUX 02/2005 


www.infolinux.web.id 


| Tutorial 


but : Tak transparent pr 
transparan. Dengan transp: 
memaksa setiap reguest ke.port 
direct ke port proxy. 


Kebutuhan software 

1. Linux dengan Iptables dan Sguid yang 
sudah terinstalasi. Misalnya, port proxy 
sguid diset 8080 (port default: 3128). 

2. Program bernama transproxy (ftp://ftp. 
nlc.net.au/pub/unix/transproxy/). — Sifat 
program ini optional (tidak harus ada). 


Jadi, terdapat dua metode dalam mem- 
buat transparent proxy, yaitu tanpa meng- 
gunakan program bantu (cukup dengan 
Sguid dan Iptables), dan menggunakan 
program bantu seperti transproxy. 


Tidak menggunakan transproxy 

Jika anda tidak menggunakan program ban- 

tu apapun, silakan edit file sguid.conf (bi- 

asanya terdapat di direktori /etc/sguid/). 

1. Secara default, sguid menggunakan port 
3128. Uncomment dan ganti baris http 
port 3128 menjadi http port 8080. Lihat 
Gambar 2. 

2. Tambahkan baris berikut atau uncom- 
ment dari file tersebut (jika sudah ada 
baris-baris ini yang diawali tanda # atau 
2). 

httpd accel host virtual 
httpd accel port 89 

httpd accel with proxy on 
httpd accel uses host 
header on 


3. Kemudian ketikkan perintah ini di shell 
atau prompt root, atau disimpan dalam 
file yang dijalankan saat boot, seperti 
/etc/rc.local atau yang lain: 

# echo 1 » /proc/sys/net/ 
ipv4/ip forward 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


# /sbin/iptables -t nat -A 
PREROUTING -i eth9 -p tcp 
--dport 89 -j REDIRECT --to- 
port 80989 


Arti baris perintah terakhir di atas, re- 
guest yang masuk ke port 80 akan di-redirect 
(diarahkan) ke port 8080. Contoh kasus 
ini berlaku untuk gateway dan proxy dalam 
satu mesin (satu komputer dengan satu ala- 
mat IP). 


Menggunakan transproxy 

Instalasi transproxy 

Setelah Anda mendapatkan file transproxy 
(misalnya transproxy. 1.4.orig.tar.gz), sim- 
pan pada suatu direktori lalu ekstrak, kom- 
pilasi, dan instalasi. 

# tar zxvf transproxy 1.4.orig. 
tar.gz 

transproxy-1.4/ 
transproxy-1.4/tproxy.c 
transproxy-1.4/README 
transproxy-1.4/Makefile 
transproxy-1.4/TODO 
transproxy-1.4/CHANGELOG 
transproxy-1.4/tproxy.8 
transproxy-1.4/COPYRIGHT 
transproxy-1.4/acl.c 
transproxy-1.4/acl.h 
transproxy-1.4/tproxywatch 
transproxy-1.4/tproxyrun 


# cd transproxy-1.4/ 
# make 
# make install 


Jika sudah terinstalasi, pastikan file inti 
dari transproxy yaitu tproxy, tproxyrun dan 
tproxywatch terletak di /usr/local/sbin. 


Konfigurasi transproxy 
Buat file konfigurasi yang berisi empat baris 
perintah seperti di bawah ini. Anda dapat 
menyimpannya menjadi file berekstensi 
“sh dan mengeksekusinya pada awal Linux 
booting (misalnya dipanggil dari /etc/init. 
d/network atau dari /etc/rc.local). 

Sebagai contoh, simpan file dengan na- 
ma tproxy.sh. 
#!/bin/sh 


Eile Edit View Terminal Tabs Help 


If you are running Sguid in accelerator mode, then you 
probably want to listen on port 80 also, or instead. 


The -a command line option will override the “first“ port 
That option will NOT override an IP 


number listed here. 
address, however. 


You may specify multiple socket addresses on multiple lines. 


If you run Sguid on a dual-homed machine with an internal 


and an external interface then we recommend you to specify the 
internal address:port in http port. This way Sguid will only be 
visible on the internal address. 


http port 8080 


# TAG: httpsport 
# Usage: 
# 

— INSERT — 


Gambar 2. Mengedit port sguid dari 3128 menjadi 8080. 


/usr/local/sbin/tproxy -s 81 -r 
nobody 192.168.9.1 8080 


echo 1 » /proc/sys/net/ipv4/ 
ip forward 


/sbin/iptables -t nat -A 
PREROUTING -i eth9 -p tcp 
--dport 89 -j REDIRECT --to-port 
81 


Baris kedua script di atas menyatakan bah- 
wa transproxy bekerja pada port 81, dan akan 
meneruskan reguest yang masuk langsung ke 
proxy server dengan ip address 192.168.0.1 
port 8080. Reguest yang masuk ke port 81 
diperoleh dari baris perintah terakhir. Setiap 
reguest web (port 80) yang masuk ke gateway 
di-redirect (diarahkan) ke port 81. 

Simpan file tproxy.sh ke direktori /usr/ 
local/sbin/. Tambahkan juga chmod 700. 
Untuk dapat dieksekusi setiap sistem di- 
booting, buka file /etc/rc.local dan tambah- 
kan di bagian bawah: 

/usr/local/sbin/tproxy.sh 


Cek Konfigurasi Transproxy 
Dua perintah berikut ini untuk mengetahui 
bahwa port 81 yang digunakan transproxy 
sudah aktif, dan permintaan ke port 80 
(http) telah diarahkan ke port 81. 

# netstat -an | grep 81 

tcp 9 G 90.9.0.0:81 0.0.0.0:x 


www.infolinux.web.id 


Proxy 


Lip: Jport cert-certificate.pem (key-key.pemJ (options... 


rus@fedora:/hda8 


56,1 


LISTEN 


# /sbin/iptables -L -t nat 

Chain PREROUTING (policy ACCEPT) 
target prot opt source 
destination 

REDIRECT tcp -- anywhere 
anywhere tcp dpt:http redir 
ports 81 


Nah, dengan begini Anda sebagai sys- 
admin tidak perlu lagi susah-susah untuk 
mengonfigurasi ip address proxy pada ma- 
sing-masing browser, karena setiap reguest 
ke port 80 akan di-redirect ke port 81 atau 
langsung ke port proxy 8080. Dengan cara 
ini client tidak tahu bahwa sebenarnya — 
mau atau tidak mau — setiap reguest ke web 
selalu dilayani oleh proxy. 

Untuk mengujinya, jalankan server 
proxy untuk mengakses Internet, lalu coba 
menjalankan web browser di komputer 
klien tanpa disetup proxy-nya (no proxy 
atau direct). Jika berhasil, matikan sguid 
di server untuk menguji apakah klien tidak 
bisa mengakses web. 

Sebaliknya, jika klien belum bisa meng- 
akses web, pastikan komputer klien sudah 
diset menggunakan gateway dengan alamat 
IP yang dimiliki server transparent proxy 
ini. Masih belum bisa? Cek ulang semua 
konfigurasi server dan restart sguid. 4 
M. Syafii (karebet asli@telkom.net) 


INFOLINUX 02/2005 61 


ATutor 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ATutor, CMS untuk 
Online Learning 


Di dunia open source tersedia banyak pilihan aplikasi e-learning atau onl 
ini Anda dapat mencoba salah satu paket yang berbasis LAMP (Linux, Ap 


PHP). 


royek Open Source telah berlang- 

sung cukup lama, namun sampai 

saat ini, masih belum cukup banyak 
organisasi yang mau mengakui pergerakan 
Open Source dalam menjalankan misinya, 
sehingga banyak orang masih belum me- 
ngenal apa itu Open Source dan Free Soft- 
ware. Untungnya, hal ini tidak lagi terjadi, 
karena PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 
telah mendirikan sebuah organisasi yang 
bertugas untuk mempromosikan Open 
Source dan juga Free Software. Nama or- 
ganisasi ini adalah IOSN (International 
Open Source Network), yang berada di 
bawah pengelolaan organisasi lain, yaitu 
UNDP (United Nations Development Prog- 
ramme). Aktivitas utama dari IOSN terkait 
dengan teknologi dan aplikasi FOSS (Free/ 
Open Source Software) di kawasan Asia Pa- 
sifik. Tujuan utama dari dibentuknya IOSN 
adalah membuat supaya negara-negara di 
kawasan Asia Pasifik dapat menghasilkan 
perkembangan ekonomi dan sosial yang 


ONDP 


cepat dengan menggunakan solusi FOSS 
ICT yang efektif untuk menjembatani 
fenomena digital yang sekarang ini sudah 
melanda seluruh penjuru dunia. Bahkan 
organisasi ini menetapkan tanggal 28 Agus- 
tus menjadi hari kebebasan software (Gam- 
bar 1). 

Pendidikan menjadi salah satu fokus 
utama dalam mencapai tujuan yang diimpi- 
kan oleh PBB dalam promosi Open Source 
dan Free Software, mengingat masih banyak 
negara yang kurang memperhatikan ma- 
salah pendidikan dan lebih terfokus pada 
bidang-bidang yang lain. Pada kesempatan 
itu, IOSN juga mengeluarkan dua software 
pendukung pendidikan, yaitu ATutor dan 
SchoolTool. Pada kesempatan ini, kita akan 
melihat lebih lanjut mengenai ATutor. 

ATutor merupakan sebuah CMS (Con- 
tent Management System) Open Source 
yang dapat dipergunakan untuk pembela- 
jaran secara online, atau istilah umumnya 
Online Learning atau E-Learning. Dengan 


memanfaatkan ATutor,. kita bisa memba- 
ngun semacam kampus virtual yang seder- 
hana, namun efektif karena bisa menjang- 
kau banyak kalangan (bersifat global karena 
melalui medium Internet), tidak tergan- 
tung ruang kelas, dan juga mudah untuk 
diupdate, sehingga materinya menjadi ti- 
dak membosankan. ATutor juga telah me- 
lengkapi dirinya dengan beberapa standar 
yang baku, seperti spesifikasi aksesibilitas 
W3C WCAG 1.0 pada level AA--, sehingga 
memungkinkan semua orang untuk dapat 
menggunakan sistem ini dengan baik dan 
spesifikasi W3C XHTML 1.0. 

Untuk bisa mendapatkan paket ATutor, 
silakan berkunjung ke situs http://www.atu- 
tor.ca/ (Gambar 2). Pada situs ini telah dise- 
diakan banyak informasi mengenai proyek 
ini, mulai dari dokumentasi, demo, proses 
pengembangan, translasi, dan sebagainya. 
Versi stabil dari ATutor saat penulisan ar- 
tikel ini adalah 1.4.2. Ukuran dari paket sta- 
bil sekitar IMB. Pada halaman download, 


file Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Elle Edit Mew Go Bookmarks Tools Help 


Kosabie IP css- jidformse Kllmagesr 


ipintormatione “8 Mscellaneous- 


UNDP-APDIP International Open Source Network 


Boutinee Fesitee HValidatone AlMiew Source )Optone 4 MC) 


NN aren EN 
s———sasomla-o-a-lo-a-laso (34 


Koisatter IP css» 1AbFormsr @iimagesr 


an KUTTI 


AS 


IAMPticai (@poir) an initiative of the United Nations Development Programme (UNDP) 


community 
Dtvents 

Dress 

Go education 

(9 covernment 

Go icensing 
Gotoeatization 

(@ Training materials 


using affordable yet effective FOSS ICT solutions to bridge the digital divide, 


& AbUtIOSN 


9 Welcome to the International Open Source Network, Asia Pacific Development Information Programme 


"The International Open Source Network (IOSN) Is 2 center of Excellence for FOSS in the Asia-Pacific Region. It shapes Its 
3ctvites around Free/open Source Software (FOSS) technologies and application. via & small secretariat,the IOS is 
tasked specifically to facilitate and network FOSS aduocates and human resources in the region. The vision Is that 
developing countries in the Asia-pacific Region can achieve rapid and sustained economic and social development by 


ada sm 


2 2101 AN 


Uks ants doing 
their own thing.. an 


password 


arm more about ree wents happeni 


inthe Asia Pacific 


Hogin 


Free/Open Source Software Primers 


country Software Freedom Day - August 28th ANA PE 
very generation has had Hah fo te freedom. Wow I'& our turn Hood 007 Boa | 
aa -—-— | Hengitomare. | why ATutor? 
yame Busriosn 
ai microgrant 4 


@ torgotyour passwore? 


(The Ios1 is producing a series of primers on Free/open Source Software tross). The primers serue as Introductorp 


gw —:sagomla-o-a-lo-a-jaao|y3 


ipintormatione 4 Miscelianeouse 12 Outine- (Resizev WhValidatian- Ah View Source) Options- H-4 


JAT Atutor: Learning Content Manage... | AT/ATUGI Learing Content Management) 


'ATutor has also adopted the IMS/SCORM Content Packaging specificatlons, allowing content developers to create 
reusable content that can be M 
comtormant systems can be imported into ATutor, and visa versa. 


yg & 


|ATutors 


Learning Content Management System 


Support Forums| MYATutor | News | Services | About Us 


Development 


Aug.08 | Developer Documentation/ 
Jul.12 ATutor Themes Page Open! 
Jul.08 | ATutor1.4.1 Released' 


What is ATutor? 

ATutor is an Open Source Web-based Learning Content Management System 
(LCMS) designed with aocessibility and adaptabilty in mind. Administrators can 
Install or update ATutor in minutes, and develop custom templates to give ATutor 
a new look. Educators can guickly' assemble, package, and redistribute 
Web-based instructional content, easily retrieve and Import prepackaged content, 
and conduct the courses online. Studonta Ieam in an adaplive leaming 
environment. 


ATutor is the first fully inclusive LCMS, complying with the W3G WCAG 1.0 
accessibillty specilications at ihe AAt level, alfowing access to ali potential leamers, 
instructors, and administrators, including those with disabllties who may be accessing' 
the system using assistive technologies. Conformance with W3C XHTML 1.0 
specilications ensures that ATutor is presented consistentIy In any standaris 
compliant technology. 


wp 


different learning systems. Content created in other IMS or SCORI 


(eimasctedacmesiyssnesfSmat at 


Lerimuw tutor Cafatutor/download'php 


Lu 


Gambar 1. Website IOSN PBB. 


62 INFOLINUX 02/2005 


Gambar 2. Website ATutor. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ATutor 


OMkiay supported) Dotwcted: Varsian Unknown 


Install a Fresh Version » 
Or 


Upgrade an Existing Installation » 


ATutor 1.4.1 Installation 


Database Port: 


Database Name: 


Upgrade 


Konatie (IP css- jAkformr Ailimagesr “iintommatione. #Miscdlaneousr Boutine Fhesie Validaton View Source HOptone 1 4 W) 


Database Hostname: 
Hostname of the database server, Default: Locatnost! 
The port to the database server. Default: 3306| 


Database Username: 
Install The usemame to the database server. 


Database Password: 
The password to the database server. 


The name of the database to use. It will be created if it does not TA 


306 


BE: 


am js 


Gambar 3. Awal instalasi. 


Anda juga bisa menjumpai file dokumen- 
tasi, tambahan bahasa (language pack), dan 
modul untuk Post-Nuke. Penulis meng- 
gunakan sistem operasi Mandrake Linux 
dengan Apache 2.0.48, PHP 4.3.4, MySOL 
4.0.18, dan ATutor versi 1.4.1 untuk penu- 
lisan artikel ini. 

Proses instalasi dari aplikasi ini sangat- 
lah sederhana, karena hampir sama dengan 
aplikasi web-based lainnnya, yaitu Anda 
cukup mengisi form-form yang telah dise- 
diakan, dan script installer akan menyiap- 
kan segala sesuatunya kepada Anda. 


1. Download dan ekstraksi 
Pertama-tama, download ATutor dari 
http://www.atutor.ca/atutor/download.php 
dan pilih mirror yang sesuai dengan selera 
Anda. Setelah proses download selesai, pin- 
dahkan file ATutor ke direktori tertentu 
(penulis menggunakan direktori /usr/local/ 
src untuk contoh ini) dan lakukan ekstraksi 
paket. 

# mv ATutor.tar.gz /usr/loca1/ 

src 

# tar -xzvf ATutor.tar.gz 


2. Simpan file ke direktori root apache 

Setelah paket diekstrak, pindahkan direk- 
tori ATutor di bawah direktori root pada 
web server Anda (pada Mandrake, direktori 
root default adalah /var/www/html). Anda 
bisa memberinya nama yang lebih mudah 
diingat, seperti tutorial. Setelah selesai, 
ubahlah owner dan group dari direktori 
tersebut menjadi user yang menjalankan 
apache (biasanya nobody atau apache). 


Gambar 4. Setup database. 


Hal ini untuk menghindari aplikasi ATutor 
dijalankan oleh user root yang jelas bukan 
merupakan tindakan yang baik ditinjau 
dari segi keamanan. 

# mv ATutor /var/www/html/ 
tutorial 

# chown -R apache:apache /var/ 
www/html1/tutorial 


3. Mengonfigurasi atutor 
Langkah 
halaman ATutor tersebut dengan meng- 
gunakan browser. Bukalah http://localhost/ 
tutorial atau ganti localhost dengan nama 


selanjutnya adalah membuka 


(hostname) komputer Anda. Ketika Anda 
membuka, akan terdapat pesan “ATutor 
does not appear to be installed. Continue on 
to the installation.” karena memang ATutor 
belum terinstalasi. Klik pada bagian “Con- 
tinue on to the installation.” 

Pada halaman pertama (Gambar 3), 
Anda akan menjumpai halaman informasi 
sebelum instalasi, seperti kebutuhan server, 
database, dan PHP dengan beberapa pa- 
rameter yang diperlukan. Meskipun pada 
informasi tersebut disebutkan ATutor tidak 
merekomendasikan penggunaan Apache 
2.x, namun pada komputer penulis, ATutor 
dapat diinstall dengan baik tanpa ada ma- 
salah. Untuk PHP, parameter yang harus 
ada ketika Anda melakukan kompilasi dari 
source adalah --with-zlib dan —with-mysgl. 
Sedangkan konfigurasi PHP pada php.ini 
yang harus diaktifkan adalah safe mode 
dalam kondisi disabled (non aktif). Pada 
versi 1.4.1 ini, versi MySOL yang didukung 
masih versi 3.x, sedangkan versi 4.x belum 


www.infolinux.web.id 


didukung secara resmi, namun lagi-lagi 
penulis juga menggunakan versi 4.x dan 
aplikasi dapat berjalan dengan baik, sehing- 
ga Anda tidak perlu khawatir. Pada bagian 
bawah, akan ada pilihan untuk menginstall 
atau mengupgrade. Karena ini merupakan 
proses installasi pertama, maka kita pilih 
pilihan pertama, yaitu Install. Halaman 
berikutnya hanyalah halaman persetujuan 
sebelum Anda menginstall ATutor. Anda 
cukup memilih tombol “I Agree” untuk 
dapat melanjutkan proses instalasi. 


4. Setup Database 

Proses berikutnya adalah setting database 
(Gambar 4). Di sini, Anda harus menen- 
tukan nama host, nomor port database, 
username beserta password dari user yang 
mempunyai wewenang untuk mencip- 
takan database dan mengelolanya. Di sini, 
penulis telah membuat sebuah user baru 
dengan nama dan password yang sama, 
yaitu atutor. Selain itu, buatlah juga sebuah 
database baru dalam MySOL (proses ini 
harus dilakukan sebelum Anda menekan 
tombol Next). Penulis menggunakan nama 
database atutor. Anda juga bisa mengganti 
prefix yang akan ditambahkan pada awal 
dari setiap nama tabel jika Anda tidak suka 
dengan awalan AT . 

$ Mysgl -u xuser2 -p 

Enter password: Spassword user» 
create database atutor, 

guit 


5. Membuat tabel 
Setelah Anda menekan tombol Next, maka 


INFOLINUX 02/2005 63 


ATutor 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


file Edit View Go Bookmarks Tools Help 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


&- H-8 9 @ (F moiivtomabkakammtonaunsatmnsatioro 


'8 Connected to database atutor successtuly. 

'@ Table AT. content created successfuly. 

' Table AT course cats created successfully 

'@ Table AT. course enrollment created successfully 
' Table AT course stats created successtully. 

'@ Table AT. courses created successtuly. 

' Table AT Torums created successtuly. 

' Table AT Torums accessed created sucoessfuly. 

' Table AT Torums subscriptions created successtully 
'@ Table AT Torums threads created successfuly. 

'@ Table AT g cilck data oreated successfuly. 

'@ Table AT g rets created successtully. 

'@ Table AT glossary created successluly. 

'@ Table AT Instructor approvals created sucoessfully 
' Table AT. lang2 created successfully, 

@ Table AT lang base pages created successtuly. 

'@ Table AT learning concepts created successfully 
' Table AT members created successiully. 

' Table AT messages created successfully, 

'@ Table AT. news created successfully, 

'@ Table AT. polis created successtully. 

'@ Table AT polis members created successlully 

'@ Table AT. related content created successtuly. 

' Table AT. resource categorles created successfully. 
'@ Table AT. resource Iinks created successtully 

' Table AT tests created sucoessfuly, 

' Table AT fests answers created successfuly. 

'@ Table AT tests guestions created successtuly. 


&— — —sngooja-o-a-jo-a-jas, (24 


Koisabier IP C5s- iikForms images “iPintarmation A4 Miscelaneousr 12 Outiner (rResizee WhValidationv AlMew Source 8) Options 19 4 AB) Koisabier UP Css- /AkForms images “IPintormatione A4 Miscellaneouse 17 Outine- (Resizee WhValidatiane View Source W)Options- 19 4 (8) 


JG 


recommended, 


Password: 


@- &- GO AP mermomatimukiwtosmsatnsatrp 
&C— Songooajla-o-ajeoe-a:jaso Jas 
Administrator Username: 


May contain only letters, numbers, or underscores, 20 
character maximum, A usemame other than admin) is 


Use a combination ot letters, numbers and symbols. 
15 character maximum, 


jadmin 


Famin 


“The email that will be used as the ratum email when needed 
and when instructor acoount reguests are made. 


Piry@e-ogja.net 


Site Name: 
Default: Course Server| 


Pubilc Area - Header Image: 


Pubilc Area - Logo: 


URL or path to this image, 
Default: 1mages/at-Logo-oit| 


"feet hosted coures and the general operan ol the course Sever. 


The name of your course server website, 


This image will appear in the top left comer of the publio area header. Dimensions 
are approximately w:230 x h:90 pixels, Enter the URL or path to this image. 


This image will appear in the top right comer of the public area header. Enterthe 


fenine Course 


mages/pub defaultipg 


images/at-logo.gif 


Ez 


Et 


3 
La 


La 


Gambar 5. Membuat tabel. 


proses akan dilanjutkan dengan mencip- 
takan tabel-tabel yang diperlukan (Gam- 
bar 5). Pastikan bahwa semua tabel dapat 
dibuat dengan baik dengan pesan “created 
successfully”. Jika ada pesan error, maka 
lebih baik Anda menghapus database dan 
mengulangi proses dari awal, karena proses 
akan menolak jika tabel sudah ada. Guna- 
kan perintah drop untuk menghapus da- 
tabase 

drop database atutor, 


6. Membuat account administator 

Langkah berikutnya adalah membuat se- 
buah account untuk administrator (Gam- 
bar 6). Administrator adalah orang yang 
mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 
mengatur aplikasi ATutor, sehingga pas- 
tikan Anda memilih kombinasi username 
dan password yang susah untuk diterka. Se- 


Gambar 6. Account administrator. 


lain membuat account administrator, Anda 
juga menentukan konfigurasi dasar dari 
ATutor, seperti nama situs, lokasi logo dan 
gambar, notifikasi email, dan sebagainya. 
Batasi ukuran file yang boleh diupload dan 
ukuran kursus karena akan menghemat 
bandwidth dan juga ruang harddisk. Pada 
pilihan direktori cache, pastikan Anda me- 
milih sebuah direktori yang mampu ditulis 
oleh user apache (atau user lain yang Anda 
tentukan pada saat mengubah user untuk 
ATutor). 


7. Membuat account reguler 

Setelah membuat account administrator, 
maka langkah berikutnya adalah membuat 
account reguler yang mampu membuat 
kursus baru (Gambar 7). User ini seting- 
kat di bawah administator. Account reguler 
dibedakan menjadi dua, yaitu instructor 


dan students. Instructor mampu membuat 
kursus baru, sedangkan students hanya 
mengikuti kursus yang telah dibuat oleh in- 
structor. Setelah selesai, klik Next dan ATu- 
tor akan menampilkan ringkasan proses 
instalasi. Klik Next sekali lagi dan proses 
installasi ATutor telah selesai. 

Untuk mengamankan aplikasi ATutor, 
pastikan Anda mengubah permission dari 
file include/config.inc.php menjadi read 
only saja dengan perintah chmod. 

# chmod 444 /var/www/html/ 
tutorial/include/config.inc.php 


8. Login ke ATutor 

Setelah itu, hapus direktori install untuk 
mencegah proses instalasi oleh pihak lain. 
Setelah selesai, lakukan login untuk meng- 
konfigurasikan ATutor untuk pertama kali 
(Gambar 8). Anda juga bisa login sebagai 


file Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Elle Edit Mew Go Bookmarks Tools Help 


G- H-9 GIF noiinomaikaikdntonatistatinsat pnp 


$d roma images 


s Bangoojla-o-ajo-a-jaso (23 


ipintormations #6 Miscellaneousr 14 Outiner (Resizer WValidationv fl View Source 4) Options- “19 4 AB) 


3) Ia 


Username: 
May contain only letters, numbers, or underscores. 
20 character maximum. 


Password: 
Use a combination of letters, numbers and symbols. 
15 character maximum 


ahasia 


Emall: Wwiiy@e-jogja.ne 


Instructor Account: 

Do you want this to be an instructor account allowing you to 
Create courses? 

Detault: ves| 


€ Yes, CNo 


Welcome Course: 

Do you want the basic Welcome Course created? Only possible 
ifaan instructor account above is created. 

Default: ves| 


€ Yes, CNo 


G- GG & E moimiomatiaskawtonaitoam ono 


&—— — Sangooja-o-a-jo-a-|laar (235 


Konate Pcss- jibformer Gilimagesr “iintomatione ##Miscdlaneous 12 Outine- (Reszer @Valdation A)Mew Source #Optone Hy (5) 


en 


|ATutor » ovan 


Online Course 


Login Name: 


Password: 


IT Auto-Login: Next time log me in automaticaly. 


Login |-| Cancei 


Eorgot your password or login? 
: Not yet registered? Create an account here 


Ez 


Eli | L2one 


Gambar 7. Account reguler. 


64 INFOLINUX 02/2005 


Gambar 8. Halaman login. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | 


guest, namun hanya memiliki kemampuan 
yang terbatas. 

# rm -rf /var/www/html/tutorial/ 
install 


9. Editor txt dan html 

ATutor telah menggunakan interface yang 
mudah untuk digunakan dan juga teknologi 
yang mutakhir dalam menghadirkan sebuah 
editor yang user friendly yang mirip dengan 
toolbar pada OpenOffice.org sehingga An- 
da tidak perlu repot-repot mencari tag-tag 
HTML yang sesuai untuk memformat hala- 
man, misalnya untuk membuat teks tebal 
dan miring, menyisipkan gambar, URL, 
dan sebagainya. (Gambar 9). Editor yang 
dipakai ada dua macam, yaitu text editor 
dan juga html editor. Anda bisa memilih 
sesuai dengan selera Anda. 

Selain menawarkan fasilitas untuk pem- 
belajaran online, ATutor juga telah dileng- 
kapi dengan berbagai fasilitas lain, seperti 
forum, chat room, private message, polling, 
sitemap, glossary, export content, dan masih 
banyak lagi. Dengan satu aplikasi ini, maka 


ATutor 


&- VIGBAKBOA 


#&Limages- -iPInformation- 


GG - mp s AA (ag http://informatika.ukdw/tutorial/editor/edit content.php?cid-0 


26 Miscellaneouss 1 #Outlinee (IResizee WValidation- AlViewSource “$)Optionss W W 1D) 


-a-lo-B-laar ig 


KVDisabler (ID'CSS- )R,Formsr 
Ape ne arager rare 


that graphic would be "images/myimage.gif". 


0 Content 


@ When linking to files in your content directory, the path to those files is relative to your content directory. For 
example, if you have a directory named "images", and it contains a graphic called "myimage.gif", the path to 


Unsaved changes have bee 
@ Paste From File: 


Browse... |(Fupicaa 


(DOpen Local Menu 


(@Close Global Menu | 


Home 
- @Glossary 
Ia Sp, Site-map 


(jade Content | 


(Dopen Related Topics 


(@DCiose Users Online 
2 willy 
Guasts ara not sted 


" Plain Text or HTML files only. 


» After uploaded use the fields below to edit the content. 


(DOpen Gilossary Terms 


(DOpen Search 


Title: : — : 


@Formatting: € plaintext, € HTML | Switeh totexteditor 
@Bodgy: 


US“ (bDj@nrE-s22 
—SK0so bear 3 


Perontering data from informatika.ukdw... 


Li 


Gambar 9. Halaman editor. 


banyak sekali kemampuan yang dapat di- 
peroleh. Tidak salah jika PBB telah memilih 
aplikasi ini sebagai salah satu aplikasi resmi 
yang digunakan dalam situs IOSN karena 


aplikasi ini memang sangatlah powerfull. 
Anda tertarik? Silakan mencoba dan ra- 

sakanlah kehebatannya. A 

Willy Sudiarto Raharjo (willy@e-jogja.net) 


WORKS HOP SEHARI 
an Se ainux 


LE NAEA /e 
BIAYA 
Rp. 350.000,- 


Rp. 400.000,- 


MAvERI 


Pengantar DNS 

Instalasi & Konfigurasi DNS Server 
Pengantar Email 

Instalasi & Konfigurasi Server Email 
Instalasi & Konfigurasi Webmail 
Pengujian & Trouble Shooting 


TARAGER 


Mampu Membangun Server Email & 
Webmail yang berbasis Linux 
dengan Efektif 


SASARAN 


Para Praktisi IT (Karyawan) Fasilitas 


Mahasiswa : Tp 1 Komputer 
Tempat 8 Waktu Umum 1 Kelas max. 10 orang 
LPKNF-Bekasi 2x Coffee TN 
LPKNF-Margonda Persyaratan CD Software 
LPKNF-Mampang Block.Notes 2 T 
- Pernah menggunakan Linux 1 $ 
6 jam Sertifikat JA 3 


LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER NU RWdlskIK RI 
Jl. Margonda Raya No. 522 Depok 16424 (021) 7874223, 7874224, 77206991 


LPKNF 


Jl. Mampang Prapatan X/4 Jakaarta 12790 


Sentra Niaga Blok B.I/12 
(021)-7947115, 7975235 (021).7901205 


Jl. A.Yani.- Bekasi (021) 8853537 


Bonnie--- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Disk Benchmarking dan 
penggunaan Bonnie--# 


Amat penting bagi server (atau calon server) untuk diu 


yang penting adalah pada bagian storage. Seberapa stor 
seharusnya. Kita akan membahas pengujian disk dengan kh 


ubungan antara teori dan kenyata- 
H an terkadang tidak selalu berjalan 

dengan baik. Ada kalanya teori 
berkata A, namun kenyataannya bergeser 
menjadi B atau C. Dalam kondisi ekstrim, 
bisa sangat jauh berbeda. 

Hal ini juga berlaku pada dunia komputa- 
si. Ada kalanya, ketika kita membeli suatu 
perangkat keras, kita mendapatkan penje- 
lasan bahwa suatu perangkat keras bisa ber- 
tahan dalam kondisi ekstrim tertentu, sambil 
tetap mempertahankan performa yang bisa 
diterima. Namun, ada kalanya, janji-janji 
tersebut terkadang hanya tinggal janji, tanpa 
bisa diwujudkan secara bertanggung jawab. 

Terkadang, untuk kasus tersebut, bukan 
selalu produsennya yang nakal dan mem- 
berikan janji yang tidak bisa diwujudkan. 
Namun, ada kalanya, karena disebabkan 
oleh faktor eksternal yang tidak diperki- 
rakan sebelumnya. 

Oleh karena itu, melakukan suatu pe- 
ngujian dan membandingkan hasil pengu- 
jian dengan nilai rata-rata yang bisa diteri- 
ma adalah salah satu cara untuk memperta- 
hankan seberapa suatu teori tidak bergeser 
terlalu jauh dari kenyataan. 

Kita ambil satu kasus yang lebih spesifik. 
Performa harddisk pada server. Sesuai dengan 
namanya, server bertugas untuk melayani ke- 
butuhan client-clientnya. Namun, performa 
yang jelek pada harddisk atau media penyim- 
panan permanen lainnya dapat mengganggu 
server untuk tetap melayani client-clientnya 
dalam kondisi yang tetap prima. 

Solusinya adalah, disamping tindakan 
preventif atau tindakan lain untuk menjaga 
agar harddisk tetap sehat, kita perlu secara 
berkala mengukur performa harddisk terse- 
but. Apakah mengalami penurunan sejak 


66 INFOLINUX 02/2005 


pertama kali digunakan (di mana nilai kali 
pertama penggunaan juga telah sesuai de- 
ngan janji produsen dan kenyataan di lapa- 
ngan). Penurunan kinerja adalah hal yang 
wajar, namun, harus dicermati seberapa 
cepat penurunan tersebut terjadi. Hal ini ter- 
masuk tindakan preventif yang perlu dilaku- 
kan oleh system administrator jaringan yang 
besar. Apabila tingkat dan besar penurunan 
kinerja sudah tidak dapat ditolerir, kita perlu 
mengambil tindakan tertentu, seperti meng- 
ganti harddisk tersebut, misalnya. 

Disk testing melibatkan prosedur yang 
cukup rumit agar hasilnya bisa diandalkan. 
Kita tidak perlu melakukannya sendiri se- 
cara manual. Sebagai gantinya, kita akan 
mempergunakan bonnie--, salah satu disk 
testing yang cukup sering digunakan. 


Apakah disk benchmarking itu? 
Secara sederhana, disk benchmarking, atau 
terkadang disebut sebagai disk testing adalah 
suatu aktivitas untuk menguji kinerja suatu 
disk. Hasil pengujian kemudian disajikan 
dalam angka-angka, dan dapat dibandingkan 
(benchmark) dengan sistem lain, atau dengan 
sistem itu sendiri pada saat yang berbeda. 

Ketika kita mengadakan disk benchmark- 
ing, yang pertama terbayang mungkin adalah 
kecepatan dalam menulis atau membaca isi 
disk tersebut. Hal ini secara langsung akan 
melibatkan access time yang bisa dibagi dalam 
berbagai sub komponen waktu lainnya. 

Pengujiaan disk secara umum adalah hal 
yang kompleks. Artinya, kita tidak bisa be- 
gitu saja membuat sebuah file besar dengan 
ukuran tertentu menggunakan program yes 
misalnya, sambil menyiapkan sebuah stop- 
watch dan mengukur waktu pengujian. Ti- 
dak sesederhana itu. 


www.infolinux.web.id 


St 
ekuatannya. 


Tidak pula dengan menggunakan script 
yang secara bolak balik membuat file, memo- 
tong file, membuat lagi, menghapus dan se- 
bagainya. Semua itu, belumlah cukup. 

Kita perlu pula mengukur persentase 
penggunaan CPU agar lebih akurat. Tentu- 
nya, akan susah diukur tingkat akurasinya 
apabila kinerja secara umum baik namun 
menghabiskan waktu atau persentase peng- 
gunaan CPU yang terlalu besar. 

Bagi Anda yang senang mencoba, sebenar- 
nya, walaupun tidak akurat, kita bisa saja 
membuat sebuah tester yang sederhana meng- 
gunakan shell script. Kita akan melihat bahwa 
cara ini bisa mewakili pengujian sederhana wa- 
laupun memiliki cukup banyak kekurangan. 

Buatlah sebuah shell script dengan nama 
a.sh, dengan isi sebagai berikut: 


#!/bin/sh 
FILE-X 
LIMIT-19090 
rm -f $FILE 
whiler(1J 
do 
echo “A” »5 $FILE 
SE cu sy Sal Il 
TIssoacasil? Se? Ikeue sole 
Ii Ir SSS ce SU 
then 
break 
Ti 
done 
rm -f $FILE 


Pada pengujian sederhana ini, kita mem- 
buat suatu file (yang diwakili oleh varia- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Bonnie--- 


& Shell No. 2 - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


& Shell No. 2 - Konsole 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


bios@bios:”» bonniett -m "bios.keant.com" -d /home/bios/BENCHMARK/ —x 100 » BENC 
IHMARK/RESULT-01112004-1.csu 

Writing with putcO...done 

Writing intelligently...done 

Reuriting...done 


bios@bios:”» bonmiett -m "bios.keant.com" -d /home/bios/BENCHMARK/ —x 100 » BENC 
HMARK/RESULT-01112004-1.cu 

Writing with putcO...done 

Writing intelligently...done 

Reuriting...I 


Reading with getcO...I 


Menampilkan hasil pengujian di web. 


bel $FILE) sampai limit ukuran tertentu 
(yang diwakili oleh variabel $LIMIT). Se- 
lama pembuatan file, kita memeriksa uku- 
ran dari $FILE dan akan berhenti apabila 
ukuran telah mencapai $LIMIT. Sebelum 
dan setelah pengujian dilakukan, kita akan 
menghapus $FILE. 

Kemudian, kita menggunakan program 
time (1) untuk menguji resource yang di- 
gunakan dalam menjalankan a.sh tersebut. 
Berikut ini adalah contoh keluaran di sistem 


penulis: 

$ time ./a.sh 
real 0m6.034s 
user 9m1.956s 
sys 9m3.459s 


Kita bisa melihat bahwa pengujian yang 
kita lakukan telah berhasil menguji berapa 
waktu user dan sistem yang diperlukan un- 
tuk menulis file berukuran 1000 byte. Apa- 
bila kita puas dengan cara seperti ini, Anda 
bisa membuat, katakanlah sebuah ukuran 
sendiri, misalnya ukuran INFOLINUX, dan 
kemudian membandingkan sistem lain de- 
ngan rata-rata pengujian. 

Program ini memiliki banyak kekura- 
ngan. Pertama, lambat sekali. Di Celeron 2.5 
Ghz yang penulis miliki, untuk menulis 1000 
byte saja membutuhkan waktu user 5 sampai 
6 detik. Belum lagi ditambah dengan pengu- 
jian ukuran file yang melibatkan du, tr dan 
cut. 

Yang kedua adalah tidak mampu me- 
wakili beraneka ragam pengujian. Kita ha- 
nya menulis A ke dalam sebuah file. Tidak 
ada pendekatan lain disamping melakukan 
dumping A ke file teks. Sebuah penguji yang 
bagus harus mampu melakukan pengujian 
yang representatif terhadap berbagai kon- 
disi sistem atau kondisi penggunaan disk. 

Di artikel ini, kita akan membahas pe- 
ngujian dengan program yang secara khu- 
sus digunakan untuk melakukan pengujian. 
Bonnie-- akan menampilkan informasi 
yang Anda inginkan. 


Melakukan pengujian. 


Bonnie---- 

Namanya sekilas terdengar lucu. Apalagi di- 
tambah dengan embel-embel 4 dibelakang 
namanya. Bonnie#-- adalah program yang 
dapat digunakan untuk menguji performa 
harddisk dan file sistem secara umum. 

Bonnie--- mampu melakukan pengujian 
pada beberapa kondisi, termasuk kondisi 
spesifik dari suatu file sistem. Setiap hasil 
pengujian akan menampilkan waktu yang 
diperlukan untuk melakukan tugas terten- 
tu, dan dilengkapi dengan informasi peng- 
gunaan CPU. 

Program ini beroperasi pada dua taha- 
pan. Yang pertama adalah mengukur ke- 
mampuan IO harddisk dengan mensimu- 
lasikan penggunaan data besar yang aktif. 
Yang kedua adalah dengan melibatkan pe- 
ngujian pembuatan, pembacaan, dan peng- 
hapusan banyak file kecil. Kedua tahapan 
ini dianggap mewakili penggunaan disk se- 
hari-hari. Pada aplikasi database besar misal- 
nya, tahapan pertama dianggap mewakili. 
Sementara, untuk program yang melibat- 
kan pembacaan file-file kecil seperti e-mail 
dan lain sebagainya, tahap kedua dianggap 
mewakili. 

Program ini akan memberikan output 
berupa file CSV (Comma Separated Values) 
yang dapat dengan mudah dibuka dengan 
OpenOffice.org atau program-program da- 
tabase yang menerima format CSV sebagai 
data dump. 

Paket Bonnie-- juga datang dengan tool 
bon csv2html yang dapat digunakan un- 
tuk memformat ulang keluaran bonnie--- 
ke dalam dokumen HTML. Selain itu, bagi 
Anda yang senang dengan file teks, tool 
bon csv2txt juga disertakan. 

Bonnie--- sangatlah mudah untuk digu- 
nakan. Dalam penggunaan yang sederhana, 
berikan saja perintah bonniet-- dan pengu- 
jian akan segera dilakukan. Ketika pengu- 
jian berlangsung, sistem akan sekilas terasa 
melambat atau bahkan tidak responsif 
dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dise- 
babkan karena akses intensif ke perangkat 


www.infolinux.web.id 


keras. Anda bisa membuka dua console dan 

menggunakan salah satunya untuk men- 

jalankan program top. Anda akan melihat 
penggunaan CPU oleh program bonnie---. 

Berikut ini adalah beberapa contoh peng- 
gunaan bonnie---: 

@ Menjalankan bonnie#-- secara sederha- 
na. Perintah ini dapat dibatalkan dengan 
menekan kombinasi tombol CTRL--C, 
dan pembersihan akan dilakukan secara 
otomatis. Menarik. 

$ bonnie-t 


@ Menjalankan bonnie-- dengan me- 
nyebutkan direktori sementara secara 
eksplisit. Hal ini berguna untuk menga- 
tur lokasi tempat bonnie- meletakkan 
file-file selama pengujian. 

$ bonnie#t -d /tmp 


@ Menjalankan sejumlah pengujian. Pe- 
ngujian dapat dilakukan berkali-kali, 
dan hasil rata-rata dapat diasumsikan 
mewakili hasil pengujian yang benar. 
$ bonnietwt -x 190 


@ Menyimpan hasil pengujian dalam file 
tertentu (contoh: file dengan nama RE- 
SULT). 

$ bonniett » RESULT 


@ Menggunakan bon csv2html menghasil- 
kan HTML dari file RESULT 
$ cat RESULT | bon csv2htmi - 
RESULT.htmi 


Anda bisa menjalankan bonnie-- secara 
berkala untuk mendapatkan pengujian yang 
berkelanjutan pada disk Anda. Sebuah script 
selanjutnya dapat dibuat untuk memastikan 
tidak adanya penyimpangan yang terlalu 
besar pada hasil pengujian. Setiap penyim- 
panan dapat dilaporkan secara otomatis. 
Menarik bukan? Sampai di sini perkenalan 
kita tentang benchmarking disk menggu- 
nakan bonnie---. Selamat menguji! 2 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 02/2005 67 


Calc 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Lebih lanjut dengan 
fungsi lookup Calc 


Beberapa edisi yang lalu, kita telah membahas penggunaan sederhana fungsi lookup di 
Calc. Di edisi ini, kita akan membahas fungsi lookup lebih lanjut untuk.memudahkan pe- 


kerjaan kita 


ungsi lookup adalah fungsi yang 

Fs berguna pada penggunaan 
spreadsheet. 

fungsi lookup, kita seolah-olah memiliki se- 


Dengan penggunaan 


buah database tabular sederhana yang dapat 
oleh berbagai tabel transaksi. 

Kita mengenal dua fungsi lookup yang 
populer, yaitu fungsi hlookup() dan vlook- 
up(). Fungsi hlookup() digunakan pada 
pencarian menggunakan tabel master hori- 
zontal, dan vlookup() sebaliknya, digunakan 
pada pencarian menggunakan tabel master 
vertikal. Sebagai contoh, berikut ini adalah 
tabel master vertikal dan contoh penggu- 
naan lookup sederhana. 


Kode Jenis 
SA Sabun 
SU Susu 
SN Snack 


Untuk memberikan nama tabel (sebagai 
contoh ms barangl), pilihlah tabel keselu- 
ruhan dan akseslah menu Insert | Names | 
Define atau dengan menekan kombinasi 
shortcut Ctrl--F3. 

Setelah tabel master terdefinisi, kita 
dapat menggunakan fungsi vlookup() de- 
ngan contoh berikut ini: 

#VLOOKUP(C1: ms barangl, 2: 9) 


Penggunaan fungsi vlookup() tersebut 
mengasumsikan data yang ingin dicari be- 
rada pada sel CI. Pencarian dilakukan ke 
dalam ms barangl dan hasil diambil dari 
kolom 2 di dalam ms barangl tersebut. 
Secara umum, contoh penggunaan fungsi 
lookup tersebut telah mencerminkan peng- 
gunaan fungi lookup di spreadsheet. 

Namun, cobalah perhatikan tabel master 


68 INFOLINUX 02/2005 


berikut ini. Kita berikan nama ms barang2. 


Kode Jenis 

SAA Sabun Cream 
SAB Sabun Bubuk 
SAC Sabun Cair 
SUA Susu bubuk 
SUB Susu kental 
SUC Susu cair 

SNA Snack kentang 
SNB Snack jagung 
SNC Snack coklat 


Sekilas, tidak ada yang salah dengan tabel 
master ms barang2 kita tersebut. Pencarian 
data juga dapat dilakukan seperti contoh- 
contoh sebelumnya seperti: 

-VLOOKUP (C8: ms barang2: 2: 9) 


Fungsi tersebut mengasumsikan data 
yang ingin dicari berada pada sel C8. 


Apabila diperhatikan lebih dalam, kita 
sebenarnya dapat menuliskan kembali tabel 
master tersebut dengan cara yang lebih baik. 
Kita melihat bahwa setiap item, baik SA, SU 
maupun SN selalu memiliki komponen A, B 
dan C masing-masing. Karena memiliki po- 
la yang sama, kita dapat menuliskan ulang 
tabel master menjadi seperti berikut ini : 


A B c 
SA Sabun cream Sabun bubuk sabun cair 
SU Susu bubuk  Susukental susu cair 
SN Snack kentang Snack jagung Snack coklat 


Namun, dengan mengubah struktur ta- 
bel menjadi seperti bentuk baru ini, kita ti- 
dak dapat mempergunakan fungsi vlookup 
seperti biasa. Kenapa? Karena parameter 


www.infolinux.web.id 


ketiga yang kita gunakan sebelumnya selalu 
bernilai 2, yang mana selalu mengasumsi- 
kan bahwa informasi disimpan selalu pada 
kolom ke-2 pada tabel master. 

Pada ms barangl dan ms barang2, pen- 
carian statis ke kolom 2 akan selalu berhasil 
karena tabel master hanya berisikan dua ko- 
lom, di mana kolom kedua selalu berisikan 
informasi dari kolom pertama. Namun, di 
struktur tabel kita yang baru, informasi bisa 
saja berada pada kolom 2, 3 atau 4, tergan- 
tung pada kode tambahan A, B atau C yang 
digunakan. Dengan kata lain, agar dapat 
menggunakan struktur tabel master baru 
ini, parameter ketiga pada fungsi vlookup() 
tersebut harus selalu dinamis. Kita namakan 
penggunaan fungsi lookup() demikian de- 
ngan fungsi lookup() dua dimensi. 


Fungsi match() 
Agar dapat mendapatkan nilai kolom yang 
dinamis untuk digunakan pada fungsi 
vlookup(), kita akan mempergunakan ban- 
tuan fungsi match. Fungsi match akan 
mengembalikan posisi relatif dari suatu item 
dalam array ketika nilai tertentu dipenuhi. 
Berikut ini adalah prototipe fungsi 
match (): 
MATCH(search criterion: lookup 
arraystype) 


Parameter pertama adalah kriteria yang 
ingin disesuaikan. Parameter kedua adalah 
data array atau tabel master, sementara pa- 
rameter terakhir, type akan menentukan 
tipe pencarian, termasuk penanda bahwa 
data disort ascending/descending atau pen- 
carian akan dilakukan lebih lanjut dengan 
bantuan regular expression. 

Parameter ketiga ini opsional. Nilai yang 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Calc 


B Untitled1 - OpenOffice.org 1.1.1 E Untitled1 - OpenOffice.org 1.1.1 
File Edit View Insert Format Tools Data Window Help File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 
IPA Badan cT$aAs ———Hsaa KadAncTeBAs 
Nimbussanst J-| Go J-| (2) JJ Aldi Ia dr “suaramu Nimbussanst (-) ho J-) JJ Jala Jaa dee Ajak Yan 
VLOoKUP "| Rw (-VLOOKUP (LEFTIF1: 2): ms barang4: MATCH (RIGHT (F1: 1): ms barang3: 1): 1) VLOOKUP | Rw (-MATCHID1: ms barang3: 1) 
| @ A B c D E F G H 1 Ti 12 | a A B Cc D E F G H 1 1 2 
| 1 |Daitar barang SA KR SAR -VLOOKUP (LEFT(F1: 2), ms barang: MATCH (AIGFT (F1: 1): | 1 IDaftar barang SA -MATCH(DI: ms barangs: 11 
| ep 2 kode Jenis Sabun ms. barang3i 1): 1 ak IKode Jenis Sabun 
| 3 ISA Sabu | 3 ISA Sabu 
ja Isu Sus lap La Isu Susu 
- 5 (sn Snack |» 5 IsN Snack 
6 6 
"APE las 
| oi bikade Jenis SAR | Di here 
9 ISAA Sabun cream Sabun cream 9 ISAA am 
10 |saB Sabun bubuk | as CaorIsas 
11 |SAC Sabun cair 11 ISAC 
(Rp (12 Isua Susu bubuk | 3 az Isua 
13 |suB Susu kental | 13 |suB 
& Tara Jsuc usu | aa Isuc 
| 15 ISNA Snack kentang 15 ISNA 
aac (36 JsNB 'Snack jagung 1 36 Isng 
pa Hz nc Snack coklat | 17 Isnc 
| 18 | 18 
In las Kh B c Ink 
20 |SA Sabun cream Sabun bubuk (Sabun cair 20 JSA Sabun cream Sabun bubuk (Sabun cair 
| » b2i su Susu bubuk (Susu kental (Susu cair » 2s Susu bubuk (Susu kental (Susu cair 
7 22 sn Snack kentan Snack jagung Snack coklat 7 C22jsn Snack kentan/Snack jagung Snack coklat 
| Ap H3 la, H3 
Mr Jala 
z, 2s z, 2 
2 ren ZA Imas: 
z 27 
(AN ag Sheeti (SneE2 (SheE3 lt 7 | LIFE sheeta (See 7Snee3 TKI TI 
Sheet1/3 Default 10096 JINSRT (STD | « Sum-0 Sheet 1/3 Default 10096 (INSRT (STD | « Sum-2 


B) pal 3 wa 8 "3 Es an CJ untitledi 


jas dmu|, 33 | 


Menggabungkan vlookup dan match. 


mungkin adalah 1, 0 dan -1. Nilai 1 akan 
menandakan kolom pertama diurutkan as- 
cending. Nilai -1 menandakan kolom per- 
tama diurutkan descending. Apabila Anda 
mengisikan nilai 0, maka hanya nilai yang 
benar-benar sesuai dengan kriteria yang 
akan dikembalikan. Apabila terdapat lebih 
dari satu nilai sesuai kriteria, maka hanya 
nilai pertama yang dikembalikan. 

Untuk segera mencoba menggunakan 
fungsi match(), bloklah header pada tabel 
sebelumnya (struktur tabel kita yang baru) 
dan berilah nama ms barang3. Harap di- 
perhatikan bahwa hanya header yang diblok 
dan diberinama: 


A B Cc 


Sekarang, pindahlah ke sembarang sel 
sebagai contoh DI, dan isikan nilai A ke 
dalam D1 tersebut. Pindahlah ke E1 dan isi- 
kan penggunaan fungsi match() berikut ini: 
-MATCH(D1: ms. barang3: 1) 


Nilai yang seharusnya dikembalikan 
adalah 2. Hal ini benar karena nilai A sendiri 
menempati posisi kolom kedua dalam tabel 
ms barang3. Kolom pertama berikan nilai 
kosong. 

Sekarang, cobalah ganti isi sel D1 dengan 
B, dan seharusnya, El akan langsung berisi- 
kan nilai 3. Penggantian nilai D1 ke C akan 
menyebabkan F1 bernilai 4. Dengan demiki- 
an, fungsi Match () akan selalu mengemba- 
likan posisi relatif A, B atau C di dalam tabel 
master ms barang3. 

Fungsi match() tersebut akan kita guna- 


Los Angeles 


Contoh penggunaan match. 


kan bersama-sama dengan fungsi vlookup(). 
Kita telah memiliki tabel ms barang3 se- 
bagai tabel pembantu untuk match(). Untuk 
menggunakan bersama-sama dengan fungsi 
vlookup(), kita perlu membuat tabel mas- 
ter ms barang4 yang isinya adalah sisa dari 
struktur tabel master kita yang baru tersebut 
(jangan masukkan header tabel karena telah 
digunakan sebagai ms barang3): 


SA Sabun cream Sabun bubuk sabun cair 
SU Susu bubuk Susu kental susu cair 
SN Snack kentang Snack jagung Snack coklat 


Kini, kita memiliki ms. barang3 dan ms 
barang4 yang beroperasi pada tabel yang se- 
cara visual sama bagi kita. Untuk menguji 
lookup dua dimensi kita, cobalah isikan 
SAA di sel Fl misalnya. Dan, di sel GI, isi- 
kan penggunaan vlookup berikut ini: 

-VLOOKUP (LEFT(F1: 2): ms. 
barang4: MATCH (RIGHT (Fl, 1): 
ms. barang3: 1): 1) 


Sel G1 seharusnya akan segera berisikan 
nilai Sabun cream. Gantilah dengan nilai 
lain seperti SUA atau SNC, dan nilai yang 
benar seharusnya akan dikembalikan. Beri- 
kut ini adalah penjelasannya: 

Pertama-tama, kita mengambil dua ka- 
rakter pertama paling kiri dari sel Fl (yang 
berisikan SAA) sehingga akan berisikan nilai 
SA. Untuk mengambil dua karakter perta- 
ma dari kiri, kita menggunakan fungsi LEFT 
(Sel: jumlah karakter). 

Nilai SA yang didapat tersebut selan- 
jutnya akan dicari ke dalam tabel master 


www.infolinux.web.id 


& Sea (IE XMms - 10 | j Untitled1 
(24 3 A | #lookup2s» 


erevuor 


Tas Osoj, sj 


Los Angeles 


ms barang4. Apabila kita lihat ke dalam ta- 
bel ms barang4, pencarian ditemukan pada 
baris pertama. 

Sayangnya, SA sendiri tidaklah memiliki 
nilai yang berarti. Pencarian lebih lanjut 
masih harus dilakukan. Fungsi match () ke- 
mudian digunakan. 

Fungsi Match() akan mencari satu karak- 
ter paling kanan dari sel F1 (yang berisikan 
SAA) sehingga nilai A yang dikembalikan. 
Untuk mengambil sejumlah karakter dari 
kanan, kita menggunakan fungsi RIGHT 
(sel: jumlah karakter). Nilai A tersebut akan 
dicari ke ms barang3 yang akan mengem- 
balikan nilai 2 karena di dalam ms barang3, 
A berada di kolom ke-2. 

Fungsi match () telah mengembalikan 
nilai 2. Nilai 2 ini kemudian dilewatkan 
kembali ke vlookup() dan dengan sendiri- 
nya akan mengembalikan nilai Sabun cream 
karena merupakan perpotongan dari SA 
(baris pertama) dan A (kolom kedua). 

Apabila struktur data Anda mirip de- 
ngan yang kita miliki (SAA, SAB, SAC, SUA, 
SUB, SUC, ...) yang memiliki pola sama dan 
seharusnya ditempatkan dalam pencarian 
dua dimensi, maka pendekatan lookup dua 
dimensi ini harus dilakukan. 

Sampai di sini dulu perkenalan kita de- 
ngan fungsi lookup(). Apabila diterapkan 
dengan baik, sebuah spreadsheet dapat men- 
jadi senjata yang ampuh dalam menyele- 
saikan permasalahan sederhana sehari-hari, 
tanpa Anda harus menggunakan software 
khusus.Sampai ketemu lagi dengan tips peng- 
gunaan aplikasi Office. Selamat mencoba! Aa 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 02/2005 69 


/etc/sysconfig 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Memahami /etc/sysconfig 


Di Linux, hampir semua konfigurasi system wide program di simpan di /etc. Di dalam /etc, 
terdapat pula sebuah direktori sysconfiy yang menyimpan berbagai konfigurasi program 
dan sistem. Memahami /etc/sysconfig akan membantu kita memahami sistem Linux lebih 


dalam lagi. 


ernel Linux sendiri adalah kernel 
Kk yang sangat configurable. Hal ini 
terbukti secara mendasar dengan 
adanya konfigurasi dan kompilasi kernel 
sesuai kebutuhan penggunanya. Dan bah- 
kan, setelah dikompilasipun, kita masih 
bisa mempengaruhi jalannya kernel dengan 
memberikan parameter kernel pada saat 
booting. Setelah sistem di boot dan berjalan 
pun, kita masih bisa mengubah beberapa 
parameter dengan mengutak-atik proc file 
sistem. Luar biasa bukan? 

Kalau dari sisi kernel saja sistem Linux 
begitu configurable, maka distro umum 
Linux pun seharusnya memberikan ke- 
mampuan yang sama. Dengan demikian, 
secara keseluruhan, distribusi Linux, mulai 
dari kernel sampai aplikasi, dapat dikon- 
figur oleh user sesuai kebutuhan. Dan, pada 
kenyataannya, hampir semua sistem operasi 
- termasuk sistem operasi Microsoft Win- 
dows — juga cukup configurable, walaupun 
cara yang digunakan berbeda-beda. 

Salah satu cara untuk menjaga agar sistem 
tetap dapat dikonfigurasi adalah dengan 
menyediakan file konfigurasi. Di Windows, 
sejak 95, hal ini diwujudkan dengan adanya 
sistem registry yang merupakan terobosan 
di dunia Windows saat itu. Sejak penggu- 
naan registry, semua konfigurasi menjadi 
terpusat. Kernel sistem operasi bisa dikon- 
figur lewat registry, dan aplikasi-aplikasi 
yang terinstal juga dapat mendaftarkan diri 
di registry dan kemudian menyediakan cara 
terpusat bagi user untuk melakukan konfi- 
gurasi. Luar biasa. 

Di Linux, pendekatan konfigurasi sistem 
tidak menggunakan sistem registry dalam 
artian menggunakan satu atau dua file 
yang tidak terbaca oleh teks editor biasa. 
Di Linux, konfigurasi program umumnya 
disimpan dalam file teks terpisah, sesuai 


70  INFOLINUX 02/2005 


dengan aplikasinya. Ada aplikasi yang puas 
dengan satu file konfigurasi (yang didalam- 
nya berisikan banyak variabel yang bisa 
mempengaruhi jalannya aplikasi), namun 
ada pula yang lebih senang dengan berba- 
gai file konfigurasi yang disimpan dalam 
satu direktori. Dan, umumnya, semua konfi- 
gurasi aplikasi tersebut disimpan di dalam 
direktori /etc. Dengan demikian, kita akan 
menemukan /etc/vimrc atau /etc/gimp/“ 
dan lain sebagainya. Semua konfigurasi 
tersebut berikan parameter-parameter yang 
akan mempengaruhi jalannya aplikasi se- 
cara umum. 

Bagaimana dengan pengaturan user un- 
tuk preferensi aplikasi-aplikasi tersebut? 
User tentu saja tidak memiliki hak akses 
pada /etc. Apakah lantas user tidak boleh 
memiliki preferensi yang berbeda dengan 
konfigurasi general? Tidak. Konfigurasi per 
user juga umumnya diijinkan oleh aplikasi 
tertentu. Dan, file konfigurasinya akan disim- 
pan di dalam home directory user, umumnya 
dalam file atau direktori bertitik, seperti 
contoh .mc atau .kde dan lain sebagainya. 
Dengan demikian, umumnya aplikasi akan 
membaca konfigurasi general di /etc, lantas 
membaca pengaturan per user yang akan 
meng-override konfigurasi general, dan ke- 
mudian menjalankan aplikasi sesuai penga- 
turan. 

Sampai di sini, kita telah membahas kon- 
figurasi aplikasi. Namun, perlu diingat bah- 
wa semua konfigurasi tersebut adalah hanya 
konfigurasi native milik aplikasi. Artinya, 
semua konfigurasi tersebut hadir karena 
memang dihadirkan oleh aplikasi. Artinya, 
Vim memang mengharapkan adanya vimrc 
di /etc. Di dalam file konfigurasi ini, Vim 
akan mengatur beberapa resource. Atau, 
GIMP memang mengharapkan konfigurasi 
yang kemudian di simpan di /etc/gimp/". 


www.infolinux.web.id 


Lantas, bagaimana dengan aplikasi-ap- 
likasi yang ternyata mempengaruhi sistem? 
Sebagai contoh, misalnya apakah semua 
service jaringan seperti Apache dan service 
lain perlu memperhatikan penggunaan SSL? 
Atau, NFS versi berapakah yang akan digu- 
nakan karena pemilihan versi akan mem- 
pengaruhi service lain? Semua konfigurasi 
tersebut tidak dipikirkan oleh aplikasi ma- 
sing-masing karena memang tidak perlu. 
Artinya, Apache sebagai contoh, tidak perlu 
memilikirkan hubungan dengan komponen 
lain di sistem. Karena, tugas apache adalah 
melayani koneksi HTTP dan konfigurasi 
yang dibutuhkan hanyalah bagaimana 
apache bekerja secara internal. Dan itupun 
sudah sangat kompleks. 

Konfigurasi-konfigurasi yang kita sebut 
memiliki pengaruh pada subsistem lain di- 
perlukan untuk menjaga agar sistem tetap 
kompak. Artinya, kalau memang ingin men- 
jalankan semua service secara secure, maka 
pengubahan semua service harus dilakukan 
dengan mudah. Cukup mengatur beberapa 
nilai dan, semua beres. Sebuah sistem yang 
kompak adalah syarat menjadi sebuah dis- 
tribusi Linux yang hebat. 

Sebuah distribusi yang hebat tidak hanya 
memikirkan soal instalasi dan packaging, 
namun juga harus memikirkan bagaimana 
setiap komponen di dalam sistem (bisa 
berupa aplikasi, kernel atau komponen lain) 
bisa saling bekerja sama dan bisa dikonfigur 
dengan cara yang baik. 

Kita menyebut semua konfigurasi terse- 
but sebagai meta konfigurasi. Dalam artian 
lain, konfigurasi yang akan mempengaruhi 
bahkan konfigurasi aplikasi itu sendiri. Jadi, 
meta konfigurasi yang kita buat bisa menye- 
babkan konfigurasi suatu aplikasi berubah. 

Prinsip seperti ini adalah prinsip regis- 
try di Windows. Banyak aplikasi yang 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


/etc/sysconfig 


(5 file:/etc/sysconfig - Kongueror -lalxl “ boot - Kate T-sjx 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


File Edit Project Document View Bookmarks Tools Settings Help 


FLOW CONTROL - "0" 


3 
AG00 0 a-Ssara Aa ga 50x NAN 
Ed Location: | file:/etc/sysconfig 3 Ti Lah Path: vstem/Boot 

sj 5 ia panen 

1 a 
Li 

Ia) 

n 
Do 
“ 

2 : 

G Nana ae 
n 

RUN PARALLEL-yes 


Mann Ea bad Line: 1 Col-0f Jins (NORM (boot 


| 8 items - 53 Files (105,8 KB Total) - 5 Folders 
Pe 2— fig.sxw - OpenOffic: Ton 
TOGOwR | 
EP DE AN pen UEA 


Isi direktori /etc/sysconfig. 


3 


ala 
0 NP DE aa 


Mengedit sysconfig secara manual. 


mendaftarkan diri ke registry, Namun, ada 
yang tidak juga. Mereka hanya menyimpan 
konfigurasi di file INI misalnya. Dan, yang 
mendaftarkan diri ke registry pun tidak se- 
mata-mata mengandalkan registry. Mereka 
juga memiliki konfigurasi file INI misalnya. 
Yang didaftarkan di registry, harusnya, yang 
hanya memiliki ketergantungan atau penga- 
ruh terhadap subsistem lain. 

Di Linux, kurang lebih sistem registry 
ini diwujudkan dalam kumpulan file di 
direktori /etc/sysconfig/. Untuk lebih sing- 
kat, kita menyebutnya sebagai sysconfig. Di 
sinilah sebenarnya ekivalensi registry Win- 
dows di Linux. File-file di sysconfig umum- 
nya berisikan meta konfigurasi. Dan, tidak 
hanya subsistem berupakan aplikasi yang 
diurus di sini, namun juga kernel, proses 
boot dan lain sebagainya. Dan, hebatnya, 
terkadang sysconfig juga mengandung be- 
berapa script. 

Memahami sysconfig tidak mudah. Apa- 
lagi, dengan hadirnya berbagai distro yang 
beberapa diantaranya memiliki pengaturan 
nama variabel, file, atau hal lain yang saling 
berbeda-beda. Namun, kita bisa menarik 
suatu kesimpulan bahkan untuk distro yang 
menuruti standar Linux, harusnya menyim- 
pan semua meta konfigurasi untuk aplikasi 
dan sistem di sysconfig, sementara konfi- 
gurasi internal aplikasi disimpan di /etc/ atau 
di home directory user masing-masing. 

Tulisan ini akan membahas bagaimana 
memahami sysconfig, bagaimana meng- 
utak-atik sysconfig dan pengubahan bebe- 
rapa bagian yang akan mempengaruhi 
sistem secara keseluruhan. Pembahasan 


dilakukan pada distro SUSE 9.1 walaupun 
sebagian besar diantaranya bisa diterapkan 
pada distro lain. Cara pembahasan akan 
melibatan pengubahan pada file langsung 
ataupun menggunakan YaST. 


tur sysconfig 

Akseslah /etc/sysconfig. Di dalam direktori 
ini, Anda akan mendapatkan banyak file 
dan beberapa direktori. Cobalah membuka 
salah satu file, misalnya bootloader. File ini 
mengandung beberapa variabel yang akan 
mempengaruhi bootloader secara umum. 
Kita bisa melihat bahwa ini adalah meta 
konfigurasi untuk bootloader, apapun boot- 
loader yang Anda gunakan. 

Di file ini, terdapat dua variabel yaitu 
LOADER TYPE dan LOADER LOCA- 
TION. Variabel pertama menentukan tipe 
bootloader yang akan digunakan. Nilai 
yang mungkin atas tertulis sebelum varia- 
bel tersebut, yaitu grub, lilo dan none. Se- 
mentara, variabel kedua menentukan lokasi 
instalasi bootloader, dengan nilai-nilai yang 
mungkin adalah floppy, mbr, root, boot, 
custom dan none. Variabel-variabel ini me- 
miliki nilai default. 

SUSE adalah distribusi yang benar-benar 
well packaged and well designed. Maksud 
dari nilai yang mungkin untuk suatu 
variabel bukan semata-mata berfungsi in- 
formatif bagi user. Namun, tulisan Type: 
list(grub,lilo,none) ini akan digunakan 
oleh YaST. List () menandakan bahwa pa- 
da YaST, user akan diberikan kesempatan 
memilih nilai-nilai tersebut melalui sebuah 
drop down. Sementara, Default: grub akan 


www.infolinux.web.id 


menentukan pilihan default. 

Setelah melihat file bootloader, cobalah 
untuk membuka file boot. Di sini, beberapa 
pengaturan untuk proses boot dapat Anda 
amati. Sebagai contoh, fasilitas interactive 
debugging akan diperkenankan apabila An- 
da mengubah PROMPT FOR CONFIRM 
menjadi yes. Apabila mengedit langsung file 
ini, perhatikan tipe dan nilai defaultnya. Be- 
berapa variabel juga memiliki deskripsi yang 
begitu jelas. 

Sekarang, bukalahfile kernel. di sini, An- 
da dapat mengatur berbagai hal yang san- 
gat berguna, seperti INITRD MODULES 
yang dapat Anda ubah untuk modifikasi 
modul-modul yang akan dimasukkan pada 
image initial RAM disk. Anda juga dapat 
menentukan modul-modul ekstra mana 
saja yang akan diload pada saat boot dengan 
mengubah variabel MODULES LOADED 
ON BOOT. Pengubahan-pengubahan di si- 
ni akan memiliki efek langsung pada kernel. 

Harap diperhatikan, beberapa penga- 
turan di sini melibatkan program eksternal. 
Sebagai contoh, pengubahan INITRD 
MODULES akan berfungsi dengan adanya 
program mk initrtd yang akan membuat 
image baru, yang mengandung modul- 
modul yang telah disebutkan sebelumnya. 

Keluarlah dari file kernel, dan bukalah 
file ssh. Di sini, Anda hanya akan menjum- 
pai satu variabel. Namun, perhatikanlah 
flag ServiceRestart yang berisikan nilai sshd. 
Artinya, pengubahan entri pada file ini akan 
memicu restart service sshd. 

Sekarang, keluarlah dari ssh, dan ma- 
suklah ke direktori network. Di sini, kita 


INFOLINUX 02/2005 71 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


/etc/sysconfig 


(# YaST2 


Sean pe 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


& Shell - Konsole all 


"5. Applications 


Musa & letc/sysconfig Editor 
dslspel 


(Executing #sbin/conf .d/SuSEconf ig .automake. 
lExecuting #sbinsconf .d/SuSEconf ig.fonts 


java 


“i-PostgresOL 
#» SuSEhelp 
Desktop 


Current Selection: Desktop/Display manager 


Setting of: KDM SHUTDOWN 


(Creating cache files for Xft 
(Creating fonts.Cscale,dir) files . 
IExecuting /sbinsconf .d/SuSEconf ig. anone- print.» 
Evecuting #binvconf.4/SuSEconf ig-none-Uf32. . 
lExecuting /sbinsconf -4/SuSEconf ig.groff .. 


X MOUSE CURSOR 
I-xoe-suwp-cuosat.svcocM | (rot 
"- Display manager all 

DISPLAYMANAGER none 


| | GENERATE TTCAP ENTRIES| 


lExecuting #sbinconf .d/SuSEconf ig.gtk2... 
lExecuting #sbinsconf .d/SuSEconf ig.guile... 
IExecuting /sbin/conf .d/SuSEconf ig. isdn. .. 
IModitu isdn.conf 

lExecuting /sbin/conf.d/SuSEconfig.ispell... 
IExecuting /sbin/conf .d/SuSEconf ig.kde... 
IExecuting /sbin/conf .d/SuSEconf ig.kdn3. 


"| pefautt 


Configuration Script: kim3 


Description: 


KDM SHUTDOWN determines who will be able to shutdown the 


Window manager 
Hardware 


system in kdm. Valid values are: "root", rall", "none", "local", "auto" 


lxecuting /sbinsconf .d/SuSEconfig. libxm12. 
lxecuting /sbin/conf .d/SuSEconfig .neus . 


lExecuting /sbinsconf .d/SuSEconfig.pango. .. 
IExecuting /sbin/conf .d/SuSEconfig.perl... 


lExecuting /sbinsconf -4/SuSEconf ig-postf ix. . 
Setting up postfix local as MDA. 

Setting SPAM protection to “off! 

lexecuting /sbinsconf Aesegneoneg: iprofiles.. 
lExecuting /sbinsconf -4/SuSEconfig.scpn. 
lExecuting /sbinsconf :4/SuSEconf ig -sgnl-skel. 


Execut Ing /sbinvcanf.4/SuSEconfig-usehely- .. 
lExecuting /sbinsconf -4/SuSEconfig .xdm. 


APACHE MPM is unset (“etc/sysconfig/apache2), picked “prefork" 
create symbolic link “vusr/sbin/httpd2” to “vusr/sbin/httpd2-prefork" 
create symbolic link “Munrabaraaparhee but Tdrcont 4 vars.mk' to 


lExecuting /sbinsconf :4/SuSEconfig-Opendffice.org... 


lExecuting Sin eenaStaali page one: ek 


lExecuting /sbinsconf :4/SuSEconf ig -sortpassud.... 


"config. vars .mk-prefork' 


IFinishea. 
Linwc:/hone/DATA/NOP/hone 4 If 


Manatoi Io ate mei iii Pele aamiin Mane Lenihg 1 Uno 
You can find ny version in /etcsopt/kde3/share/config/kdn-/kdnrc.SuSEconf ig... 


al Lxsnei | Shell 


4 pe mb «. 
«3 Search Abort 
5 
FP EA IA 


Mengunakan YaST untuk mengedit sysconfig. 


akan melihat beberapa file yang diasosiasi- 
kan dengan interface jaringan Anda. Buka- 
lah salah satu file, misalnya, ifcfg-lo yang 
akan mengatur loopback. Di dalam file ini, 
mengandung banyak variabel yang akan 
mengontrol loopback itu sendiri. Di dalam 
direktori network ini, Anda akan menemu- 
kan banyak pengaturan yang berhubungan 
dengan penanganan interface jaringan. 

Beberapa pengaturan aplikasi bisa men- 
jadi sangat berguna dan memiliki pengaruh 
langsung pada sistem. Cobalah buka file 
cron. Ini adalah meta konfigurasi untuk 
program cron, dan tidak ada hubungan 
sama sekali dengan entri crontab. Di sini, 
berbagai pengaturan akan dilakukan un- 
tuk mengatur bagaimana cron digunakan 
pada sistem. Sebagai contoh, Anda dapat 
mengatur berapa hari sekali /tmp akan 
dibersihkan. Atau, berapa hari sekali direk- 
tori-direktori tertentu perlu dibersihkan. 
Ubahlah isi variabel MAX DAYS IN TMP 
dan TMP DIRS TO CLEAR. 

Untuk pemahaman lebih lanjut, cobalah 
untuk melihat berbagai file lain. Isi dari sys- 
config sangat dipengaruhi paket-paket yang 
Anda install. Dengan demikian, bisa saja 
pada suatu sistem Anda menemukan file 
A, namun di sistem lain, Anda tidak akan 
menemukannya. 


SuSEconfig 

Satu pertanyaan penting. Program apakah 
yang akan mengaktifkan semua pengubahan 
di sysconfig? Jawabannya adalah SuSEcon- 
fig. Program ini bertindak sebagai backend 
untuk YaST dan akan mengubah sistem ber- 


72 INFOLINUX 02/2005 


Menjalankan SuSEconfig. 


dasarkan pengaturan di sysconfig. Program 
ini tidak bekerja sendiri. 

Apabila pengubahan memerlukan ba- 
nyak kerja keras, maka script-script tamba- 
han akan dipergunakan untuk mengupdate 
sistem. Semua script tersebut akan disimpan 
pada /sbin/conf.d/SuSEconfig.”. 

Sysconfig umumnya akan dijalankan 
otomatis apabila Anda mengunakan YaST. 
Namun, Anda juga dapat menjalankan pro- 
gram ini apabila pengubahan dilakukan 
secara manual dengan mengedit file-file di 
sysconfig. Program SuSEconfig harus di- 
jalankan oleh root. 

Apabila Anda melakukan instalasi pro- 
gram misalnya, Anda sebenarnya bisa me- 
lihat SuSEconfig dijalankan pada step akhir. 
SuSEconfig dijalankan untuk memastikan 
sistem up to date terhadap pengubahan di 
sysconfig. 


Konfigurasi menggunakan YaST 
SUSE juga memiliki regedit sendiri. Dan, 
cukup canggih. Jalankan YaST sebagai root, 
dan akseslah System | /etc/sysconfig Editor. 
Sebuah dialog akan ditampilkan. 

Di panel kiri, Anda akan melihat kate- 
gorisasi pengaturan yang disajikan dalam 
bentuk tree. Terdapat beberapa kategori 
seperti Applications, Desktop, hardware, 
Network, System dan lain-lain. Anda bisa 
memilih setiap item di tree sampai menca- 
pai variabel yang ingin di atur. 

Setelah Anda memilih variabel tersebut, 
di sebelah kanan akan muncul tempat un- 
tuk mengisikan nilai variabel tersebut. Akan 
ditampilkan pula nama file yang diedit, 


www.infolinux.web.id 


El sysconfig.sxw - OpenOffic: 1 
aa Pa Lk KAA KA 


2ny2oog 


lengkap dengan nilai variabel yang mung- 
kin, nilai default, service yang akan direstart, 
deskripsi dan lain sebagainya. 

YaST membaca semuavariabel, deskripsi, 
nilai default dan kemungkinan nilai variabel 
langsung dari file di sysconfig. Begitu Anda 
melakukan perubahan, YaST akan langsung 
menyimpan ke file-file di sysconfig. 

Setelah semua pengaturan selesai, kliklah 
tombol Finish untuk mengaplikasikan pe- 
rubahan. 

Dengan menggunakan YaST, modifi- 
kasi sysconfig akan menjadi kegiatan yang 
menyenangkan. Tidak harus mengedit satu 
per satu file, dan repot membaca komentar 
ataupun nilai default. 

Sysconfig adalah seperti halnya regis- 
try di Windows. Apabila salah melakukan 
pengaturan, sistemlah yang menjadi taru- 
hannya. Oleh karena itu, pastikan Anda 
mengetahui benar apa yang Anda lakukan 
sebelum Anda klik pada tombol Finish di 
YaST ataupun menjalankan SuSEconfig. 

Bagi Anda yang mempergunakan distro 
lain, beberapa opsi sysconfig mungkin tidak 
tersedia, atau sangat mungkin ada beberapa 
opsi yang dimiliki oleh distro lain namun 
tidak dimiliki oleh SUSE. Setiap distro um- 
umnya mencoba mengimplementasikan 
sistem sesuai gaya khas distro. 

Perlahan namun pasti, semua pengaturan 
di Linux akan diusahakan semudah mung- 
kin dan hubungan antar komponen sistem 
akan dibuat sebaik mungkin. Distro-distro 
besar seperti SUSE dan Red Hat telah meng- 
usahakan ini sejak bertahun-tahun lalu. 4 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


IKLAN 


Mplayer 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Tips menggunakan Mplayer 


Mplayer adalah program yang kompleks luar biasa. Kita akan melihat beberap tips 
gunaan mplayer agar lebih nyaman untuk digunakan, sekaligus memguetp 


nya mplayer. 


i Linux, Mplayer termasuk satu 

dari dua kubu besar multimedia. 

Tentu saja yang satu lagi adalah 
kubu Xine. Keduanya memiliki kelebihan 
dan kekurangan masing-masing. Kita tidak 
akan membahas kekurangan dan kelebihan 
masing-masing dari mereka, melainkan 
akan memfokuskan pada bagaimana me- 
lihat mplayer lebih dalam agar dapat lebih 
nyaman untuk digunakan. 

Sekilas, apabila dijalankan pada modus 
GUI, terlihat seolah-olah bahwa apa yang 
dapat diatur dari Mplayer adalah apa yang 
tersimpan dalam window Preferences. Pada 
kenyataannya, Mplayer sangatlah configur- 
able, bahkan terlalu configurable. Sayang- 
nya, untuk melakukan konfigurasi lebih 
lanjut, kita akan melakukannya melalui mo- 
dus command line. 

Kita akan melihat tips mulai dari cara 
start sampai pemahaman mengenai file- 
file apa saja yang digunakan oleh Mplayer. 
Pembahasan akan dilakukan secara men- 
dalam persetiap poin. Untuk itu, Anda akan 
membutuhkan Mplayer telah terinstalasi di 
sistem. Pemaketan Mplayer menyebabkan 
beberapa distro tidak dapat memaketkan 


! MPIayer - Video 


Mplayer pada modus GUI. 


74 INFOLINUX 02/2005 


Mplayer ke dalam distronya karena masalah 
legal. Apabila distro Anda tidak memaketkan 
mplayer, cobalah cari terlebih dahulu paket 
untuk distro Anda di internet. Apabila tidak 
ada juga yang memaketkan, downloadlah 
Mplayer di http://www.mplayerhg.hu. 


Pertama-tama, kita akan membahas ten- 
1 tang cara start mplayer. Secara default, 
Mplayer dapat dijalankan dengan memberi- 
kan perintah berikut ini pada sistem: 
$ mplayer 


Namun, apabila paket Mplayer Anda ju- 
ga menyediakan binary untuk bekerja pada 
modus GUI, Anda juga dapat menjalankan 
mplayer dengan perintah: 

$ gmplayer 


Bentuk paling sederhana dalam men- 
jalankan mplayer adalah dengan melewat- 
kan sebuah URL menuju file multimedia 
yang ingin dimainkan, sebagai contoh: 

$ mplayer a.mpg 


Opsi dapat diberikan sebelum atau sesu- 
dah nama program. Sebagai contoh, berikut 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


# Shell - Konsole NG Aa xl 


peng- 


M 


ini kita menjalankan 


yer untuk memu- 
tar a.mpg dala us full screen: 
$ mplayer a.mpg -fs 


Di samping menyebutkan nama file bi- 
asa, Mplayer dapat pula menerima URL 
seperti berikut ini: 

$ mplayer vcd://1 

$ mplayer dvd://1 

$ mplayer http://server/share/ 
file 


Umumnya, pemanggilan akan meng- 
ikutsertakan beberapa opsi berguna seperti 
contoh sebelumnya yang memanggil opsi 
-fs agar pemutaran video dapat langsung di- 
lakukan dalam modus full screen. 

Pembahasan opsi berguna akan kita ba- 
has tersendiri menjelang akhir tulisan. Kita 
akan membahas hal penting dalam pem- 
berian opsi di poin nomor 1 ini. Opsi yang 
terdiri dari satu kata atau lebih tidak akan 
diawali dengan dua garis sambung ( - - ), 
melainkan hanya satu garis sambung ( - ). 
Hal ini sedikit berbeda dengan sistem opsi 
panjang GNU. Sementara, apabila lebih dari 
satu kata, maka diantara kata akan dipisah- 


IFailea to open “c 
using usleepO tini 


Opening Joustiei device /deurin 


eat kat input joystici 
Setting up LIRC aa 

Implayer: could not connect to socket 
Implayer: Pernission denied 

IFailed to open LIRC support 


MPEG-PS file fornat detected 
(vr: 


lubec: using Mpeg PES as output csp C 


V0: Inul) 352x288 -» 384x288 M 


121 U: 


(Font /usr/share/MPlayer/fontfont.desc loaded successfully! (206 chars) - 
: Permission denied (“deu/rtc should be readable by the user.) 


ning 
Can't open Input config File /honernope mplayer/Input.cont: Ho such File or directory 
Input config Tile etertrlaver/input.conf parsed: 53 


tv js 
Ihustiek devlce /deu/Inputsjso : No such device 


You vilI not be able to use your remote control. 


letaying Tam fall Lines in Monte iekanaeA argo dat. 


lopening audio decoder: Imp3lib1 MPEG layer-2, layer-3 
IMP31ib: init layer243 finished, tables done 
Iupto: 44100 Hz, Z ch, 16 bit (0x19), ratio: 28000-7176400 (224.0 kbit) 


Dec: 0 config remuert - T52 x 200 Cpreferred cp: Npeg YES) 
Ihovie-Aspect is 1.33:1 — pasca ing ta Laras pelie aspect. 


Selected video codec: InpegpesI Pa aa (Mpeg PES output C.mpg or Dxr3/DUB card)) 


100itz/2c1 
IAF pre: af format: 2 bps, 2 ch, 49100 hz, little endian signed pen 
“pre: 41100Hz Zch Signed 16-bit (Little-Endian) 
Io: Toss1 4410011z Zch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps) 
Ibuilding audio filter chain for 41100Hz/2ch/16bit —» 44100Hz/Zch/lbbit... 
IStarting playback. | 


Ll AU: -0.002 ct: 0.077 162/162 Ox Ox 06x 0 0 Ox F 


Ca a snei 


|mShellNo.2 


Mplayer para modus command line. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


kan satu garis sambung. 

Apabila Anda menggunakan Kongueror, 
Anda dapat mendaftarkan file-file multime- 
dia (MPG, .AVI, dll) agar dibuka dengan 
mplayer. Daftarkan file-file tersebut di Con- 
trol Center | KDE Components | File Asso- 
ciations. Kliklah tombol Add untuk menam- 
bahkan tipe baru apabila belum tersedia dan 
masukkan mplayer atau gmplayer sebagai 
aplikasi yang digunakan untuk membuka file 
tipe tersebut. KDE akan segera mengupdate 
konfigurasi sistem apabila Anda selesai me- 
nambahkan. Dengan demikian, klik dua kali 
pada suatu file multimedia akan membuka 
file multimedia tersebut dengan mplayer. 

Untuk keluar dari Mplayer, Anda dapat 
klik pada tombol silang pada GUI Mplayer 
ataupun dengan menekan tombol g. 


Melakukan seek dengan mplayer. De- 
pan menggunakan mplayer, melaku- 
kan seeking selama sesi pemutaran video 
sangatlah mudah dilakukan. Untuk melaku- 
kan seek 10 detik ke belakang atau kedepan, 
tekanlah tombol panah kanan atau tombol 
panah kiri. Tombol panah kanan untuk ke 
depan, dan sebaliknya. 

Untuk seek 1 menit ke depan atau ke 
belakang, gunakan tombol panah atas dan 
bawah. Panah atas untuk seek ke depan, dan 
sebaliknya. 

Sementara, untuk seek 10 menit ke de- 
pan atau ke belakang, gunakan tombol page 
up dan page down. Tombol page up untuk 
seek ke depan dan sebaliknya. 

Tentu saja, apabila menjalankan Mplayer 
pada modus GUI, Anda dapat pula memper- 
gunakan seek bar mplayer untuk melakukan 
seeking dengan bantuan mouse. 

Satu tip agar seeking dapat dilakukan 
lebih cepat lagi (termasuk ketika dilakukan 
cukup intensif), perbesarkan cache memo- 
ri Anda. Untuk mengatur ukuran cache 
memori untuk mplayer, jalankan mplayer 
pada modus GUI, klik kanan dan pilihlah 
menu Preferences. Pindahlah ke tab Misc. 
Aktifkan pilihan Cache on/off dan masuk- 
kan nilai yang masuk akal untuk cache size. 
Ukuran 20480 adalah ukuran yang cukup 
masuk akal. 

Jangan mengatur nilai yang terlalu besar 
karena hal tersebut bisa-bisa memperlambat 
waktu loading pertama kali karena Mplayer 
harus melakukan caching terlebih dahulu. 


Satu hal yang menarik tentang seek- 
ing adalah bagaimana langsung seek pada 
posisi tertentu di video pada saat pertama 
menjalankan mplayer. Apabila Anda telah 
mengetahui adegan favorit Anda ada di 
time frame ke berapa, maka, Anda dapat 
mempergunakan opsi -ss untuk langsung 
menuju ke timeframe yang Anda inginkan. 
Contoh: 

$ mplayer a.mpg -ss 19:10 


Perintah tersebut akan menjalankan 
mplayer untuk memutar a.mpg dan lang- 
sung seek pada 10 menit 10 detik pertama. 


Pengaturan volume. Mplayer memung- 

kinkan kita untuk mengatur volume pa- 
da saat memainkan video. Cukup gunakan 
kontrol pada GUI Mplayer atau gunakan 
shortcut berikut ini. Tombol 9 atau / dapat 
digunakan untuk menurunkan volume su- 
ara, sementara tombol 0 atau “ dapat digu- 
nakan untuk menaikkan volume suara. 

Sebenarnya, kita masih dapat melakukan 
beberapa pengaturan audio pada Preferenc- 
es Mplayer. Bukalah Gmplayer dan bukalah 
dialig Preferences. Pada tab Audio, Anda 
akan menjumpai pengaturan untuk nor- 
malisasi suara dan pengaturan untuk extra 
stereo. 


Pengaturan video out. Salah satu keuni- 

kan dari Mplayer adalah tersedianya 
banyak driver sebagai video out. Sebagai 
contoh, Anda bisa menikmati video Anda 
tampil menggunakan driver Xv, opengl, 
sdl, frame buffer device, ascii art lib, berbagai 
format gambar, vidix dan lain sebagainya. 
Beberapa driver menawarkan kelebihan 
dibandingkan driver lainnya. Beberapa driv- 
er lebih unik dibandingkan driver lainnya. 

Secara default, mplayer akan mencoba 
driver yang terbaik untuk Anda. Berikut ini 
adalah cara untuk melihat driver video out 
apa saja yang tersedia di sistem Anda: 
$ mplayer -vo help 


Sementara, untuk menggunakan salah 
satu video Vo” out, berikut ini adalah con- 
toh perintahnya: 

$ mplayer -vo xv a.mpg 


Sudahkah Anda mencoba vo berupa 
ascii art lib (aa) ? Kalau belum, cobalah. De- 


www.infolinux.web.id 


Mplayer 


ngan memberikan perintah mplayer -vo aa 
XURL movie», maka kita dapat menikmati 
video kita dalam modus tek. Cukup menarik 
juga. Namun, sebaiknya Anda memperhati- 
kan dari jarak yang lebih jauh agar terlihat 
lebih nyata. Hadirnya aalib di Linux mem- 
buktikan betapa kreatifnya para developer 
di Linux. 

Anda terkesan dengan adegan tertentu 
dan ingin mengirimkan ke rekan Anda 
dalam bentuk ecard? Akan lebih mudah 
kalau adegan tersebut dipotong dan dijadi- 
kan gambar yang dilengkapi animasi seperti 
halnya format GIF. Menggunakan mplayer, 
hal tersebut mungkin sekali. Pastikan Anda 
mengetahui time frame dimulainya adegan 
tersebut. Sebagai contoh, kita akan mem- 
pergunakan menit ke 10 detik ke 10. Berikan 
perintah berikut ini: 

$ mplayer -vo gif89a -ss 10:19 
a.mpg 


Tidak akan ada keluaran gambar yang 
ditampilkan karena video output telah di- 
arahkan pada file gif. Perkirakan waktu se- 
lesai adegan dan keluarlah dari mplayer. Se- 
buah file dengan nama out.gif telah tersim- 
pan di direktori tempat Anda menjalankan 
mplayer. File tersebut bisa Anda kirimkan 
ke rekan Anda. Mudah sekali bukan? 


Audio output. Sama seperti halnya video 
5 output, kita juga bebas menentukan 
audio output untuk Mplayer. Cara peng- 
gunaannya juga sama, hanya, gantilah vo 
menjadi ao. Untuk melihat audio output 
apa saja yang didukung mplayer, berikanlah 
perintah berikut ini: 
$ mplayer -ao help 


Diantaranya, Anda akan bisa menikmati 
audio output OSS, alsa, arts, esd, sdl, pcm 
dan lain sebagainya. Tentunya, penentuan 
ao harus sesuai konfigurasi sistem Anda. 
Penggunaan OSS sebagai ao dapat diper- 
timbangkan cukup aman, walaupun tidak 
menawarkan banyak fitur. 

Berikut ini adalah contoh penggunaan 
audio output yang berbeda: 
mplayer -ao alsalx a.mpg 


Salah satu tip sehubungan dengan 


pemanfaatan audio output adalah meng- 
ekstrak suara dari suatu video. Pernah- 


INFOLINUX 02/2005 75 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


kan Anda begitu menginginkan suara dari 
video tertentu namun tidak menginginkan 
videonya? Seperti menginginkan lagu dari 
video klip tertentu? Caranya, mudah sekali 
dengan mplayer. Gunakan saja audio out 
berupa pcm dan mainkan saja video Anda 
sampai selesai. Sebuah file dengan nama 
audiodump.wav akan terbentuk di direk- 
tori Anda menjalankan mplayer. Berikut ini 
adalah contoh perintahnya: 

$ mplayer -ao pcm a.mpg 


File audiodump.wav tersebut kemudian 
bisa Anda konversi ke format OGG misal- 
nya menggunakan program oggenc, sebagai 
contoh: 

$ oggenc audiodump.wav 


Tip terakhir yang masih berhubungan 
dengan suara. Anda sebenarnya dapat men- 
jalankan video tanpa suara dengan mem- 
berikan opsi -nosound, sebagai contoh: 

$ mplayer -nosound a.mpg 


Shortcut-shortcut berguna. Di samping 
shortcut-shortcut untuk bekerja dengan 

fungsi seeking dan kontrol volume, kita 

mengenal beberapa shortcut berguna beri- 

kut ini: 

@ « dan » untuk backward/forward di 
playlist 

@ p atau SPASI untuk melakukan pause 

@ gatau ESC untuk keluar dari mplayer 

@ - dan — untuk melakukan penyesuaian 
delay audio sebesar 0.1 detik. Hal ini 
akan sangat berguna dalam menangani 
audio dan video yang tidak sinkron. 

@ muntuk melakukan mute suara 


-lofxJ 


@ f untuk toggle full screen 

@ Tuntuk toggle stay on top 

@ o untuk toggle penampilan on screen 
display (OSD) antara none/seek/seek 4 
timer 


Apabila Anda berada di modus GUI, be- 
berapa shortcut berikut mungkin berguna: 
@ ENTER untuk mulai memainkan video 
@ s untuk stop 
@ luntuk membuka file 
@ cuntuk skin browser 
@ p untuk toggle playlist 


Pengubahan parameter video. Meng- 
Pa mplayer, Anda dapat menubah 
parameter video dengan sangat mudah. Cu- 
kup gunakan keyboard Anda. Berikut ini 
adalah beberapa shortcutnya: 

@ 1 dan 2 untuk penyesuaian kontras 

@ 3 dan 4 untuk penyesuaian brightness 
@ 5 dan 6 untuk penyesuaian hue 

@ 7 dan 8 untuk penyesuaian saturation 


Ketika berada pada modus GUI, Anda 
Basa melakukan engueue suatu file 
daripada memainkannya langsung. Hal ini 
berguna untuk membuat playlist sementa- 
ra. Anda cukup memberikan opsi -engueue 
diikuti dengan URL yang akan dimainkan. 


Anda dapat juga mengamati identifikasi 
Yaa video dengan memberikan opsi - 
identify. Pada saat dimainkan, Anda dapat 
mengamati berbagai informasi seputar 
video yang Anda mainkan. Sangat lengkap! 
Berikut ini adalah contoh perintahnya: 

mplayer -identify a.mpg 


11111111111111111141111111 
11111411111111111111111111 


OSD level 


Audio | Video | subtti & os0 | Font | codees & demuser | Misc 


& None 
O Timer and Indicators 
(O Progressbars only 


O Timer, percentage and total time 


Subite: 


Encoding: (None 
(CiToggle subtte overlapping 
(LI Disable subtitle autoloading 


(CJ Unicode subtite 


(CI Conyert the given subtitle to MPIayer's subtitle format 


IL) Conyert the given subttie to the time based SubViewer (SRT) format 


ee 


Pengaturan preferences. 


76 INFOLINUX 02/2005 


Mplayer dengan vo ASCII Art. 


www.infolinux.web.id 


Melakukan looping. Kita dapat 
LO mplayer untuk memain- 
kan video tertentu dalam beberapa kali pe- 
ngulangan. Apabila nilai jumlah perulang- 
an dimasukkan 0, maka perulangan akan 
dilakukan tanpa henti. Perulangan dapat 
dilakukan dengan memberikan opsi -loop. 
Sebagai contoh: 
$ mplayer -loop 2 a.mpg 


Menggunakan playlist. Playlist dapat 
1 1 dibuat sendiri dalam format URL 
per baris ataupun dalam format WINAMP. 
Setelah playlist dibuat, kita kemudian dapat 
memainkannya dengan memberikan opsi 
-playlist dan menyebutkan nama filenya se- 
bagai berikut: 
$ mplayer -playlist a.pl 


Secara default, mplayer mencetak 
Pam banyak informasi pada saat 
memainkan suatu video. Apabila Anda ti- 
dak menyukai pesan-pesan tersebut, Anda 
dapat menjalankan mplayer dengan opsi 
-guiet untuk membuat mplayer menampil- 
kan lebih sedikit informasi. Sebagai contoh: 
$ mplayer -guiet a.mpg 


Beberapa informasi tidak akan ditampil- 
kan dengan opsi -guiet tersebut. Apabila 
Anda masih ingin meminta mplayer me- 
nampilkan lebih sedikit informasi, guna- 
kanlah opsi -really-guite. Sebagai contoh: 
$ mplayer -really-guiet a.mpg 


Berlawanan dari opsi ini, Anda dapat 
meminta mplayer untuk mencetak infor- 
masi yang lebih banyak dengan memberi- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


kan opsi -verbose. Tersedia empat verbosity 
level yang disediakan (default adalah 0). 
Anda dapat memberikan nilai 0 sampai 3. 
Berikut adalah contoh penggunaan: 

$ mplayer -verbosity 2 a.mpg 


Saat ini, media player tidak hanya 

1 perlu menonjolkan fungsi. Tampilan 
yang indah pun sudah menjadi persyaratan. 
Mplayer juga melengkapi dirinya dengan 
kemampuan menerima skin pada modus 
GUI agar dapat tampil lebih indah. Anda 
dapat mendownload banyak skin mplayer 
di websitenya. 

Untuk memulai gmplayer dengan skin 
tertentu, berikanlah opsi -skin. 
$ gmplayer -skin default 


Secara default, skin akan dicari pada 
direktori -/.mplayer/Skin dan /usr/share/ 
MPlayer/Skin. 


1 Bana dapat pula digunakan untuk 
mensimulasikan slide show. Namun, 


slide show ala video. Katakanlah Anda me- 
miliki video demo berbagai produk. Anda 
dapat memainkan seolah-oleh pergerakan 
gambar menjadi kaku dan dilakukan dalam 
interval tertentu. Caranya, Anda meminta 
mplayer untuk berpindah frame setiap be- 
berapa detik sekali. Dan, untuk melakukan- 
nya, mudah sekali. Hanya dengan memberi- 
kan opsi -sstep. Sebagai contoh: 
$ mplayer -sstep 5 a.mpg 


MPlayer dapat diatur untuk menge- 
1 5 luarkan suara dalam jumlah channel 
audio seperti yang Anda miliki. Caranya, 
cukup berikan saja opsi -channels diikuti 
nilai channel yang Anda miliki. Nilai yang 
tersedia adalah: 
@ 2 untuk stereo 
@ 4 untuk surround 
@ 6 untuk dukungan penuh terhadap 5.1 


Contoh perintah: 
$ mplayer -channels 4 a.mpg 


Ada kalanya, kita ingin mengambil 
1 Orasnya beberapa frame pertama dari 
suatu movie. Hal tersebut memungkinkan 
dengan Mplayer. Frame-frame tersebut ke- 
mudian kita gabungkan bersama-sama ke 
dalam sebuah file GIF animasi. 


Untuk mengambil beberapa frame per- 
tama tersebut, kita akan memberikan opsi 
-frames diikuti oleh jumlah frame yang di- 
inginkan. Sebagai contoh: 

$ mplayer -frames 59 a.mpg 


Apabila diinginkan, seperti yang telah 
disebutkan, frame-frame tersebut dapat 
dirangkai bersama ke dalam sebuah file 
GIF animasi. Apa yang perlu kita lakukan 
hanyalah mengubah video output menjadi 
gof89a. Berikut ini adalah contohnya: 

$ mplayer -frames 59 -vo gifg9a 
a.mpg 


Secara normal, memberikan opsi 
1 Pa akan membawa kita ke modus 
fullscreen. Apabila apa yang Anda dapat- 
kan adalah layar hitam yang mengelilingi 
video Anda yang tampil kecil, maka fasili- 
tas fullscreen tidak Anda dapatkan. Sebagai 
solusinya, Anda dapat mengganti ke video 
output lain. 

Solusi lain adalah mencoba memberikan 
opsi -fstype fullscreen. Namun, hal ini juga 
perlu diperhatikan karena bisa saja tidak 
bekerja untuk sistem tertentu. Pengguna 
OpenBox 1.x harus menggunakan opsi - 
fstype -fullscreen agar dapat switching ke 
modus fullscreen tanpa masalah. 


Bisakah Anda membayangkan gang- 

1 8 guan screensaver yang tiba-tiba mun- 

cul ketika Anda sedang menikmati video 

dan duduk cukup jauh dari komputer? Pas- 
ti akan terasa sangat menyebalkan. Untuk 
itu, sebagai tindakan berjaga-jaga, matikan 
terlebih dahulu screensaver sebelum men- 
jalankan video. Mplayer akan melakukan 
hal tersebut secara bertanggungjawab untuk 

Anda. 

@ Cara pertama adalah membuka dialog 
Preferences, aktif di tab Misc dan meng- 
aktifkan pilihan Stop Xscreensaver. 

@ Cara kedua adalah dengan memberikan 
Opsi -stop-xscreensaver pada saat men- 
jalankan mplayer. 


Kedua cara tersebut akan mematikan 
xscreensaver pada saat menjalankan mplay- 
er dan akan menjalankannya kembali sesaat 
sebelum Mplayer keluar. Dengan demikian, 
Anda tidak akan kehilangan fungsi screen- 
saver setelah menonton. 


www.infolinux.web.id 


Mplayer 


1 Gentan satu fitur Mplayer yang paling 
menarik adalah kehadiran video fil- 


ter. Dengan beberapa video filter yang dise- 
diakan, Anda dapat dengan mudah melaku- 
kan pengubahan terhadap video yang di- 
tampilkan. Berikut ini, kita akan melihat 
contoh bagaimana memutar video dalam 
efek mirror dan flip. Kita juga akan melihat 
bagaimana melakukan cropping bagian ter- 
tentu pada video. 

Caranya adalah dengan memberikan op- 
si -vf diikuti dengan video filternya. Untuk 
memutar video dalam efek flipped, berikan- 
lah perintah berikut ini: 

$ mplayer -vf flip a.mpg 


Untuk memutar video dalam efek mi- 
rrored, berikanlah perintah berikut ini: 
$ mplayer -vf mirror a.mpg 


Untuk melakukan cropping, berikan 
perintah berikut ini: 
$ mplayer -vf crop-199:1099 a.mpg 


Apa saja file-file yang digunakan 
2 Oa Mplayer? Pertama-tama, untuk 
system wide data, Mplayer akan mempergu- 
nakan direktori /usr/share/MPIayer. Setelah 
itu, mplayer juga akanmempergunakan di- 
rektori per user -/.mplayer. 

Untuk konfigurasi system wide, Mplayer 
akan mempergunakan /etc/mplayer/mplay- 
er.conf. Untuk pengaturan user, Mplayer 
akan mempergunakan -/.mplayer/con- 
fig. Untuk konfigurasi GUI, Mplayer akan 
mempergunakan -/.mplayer/gui.conf. 

Untuk font, Mplayer akan mencari ke 
-|.mplayer/font. Direktori ini harus berisi- 
kan file font.desc dan file-file dengan eks- 
tensi .RAW. 

Mplayer menyimpan sejumlah besar 
parameter yang bisa kita utak atik untuk 
menyesuaikan cara kerjanya sesuai dengan 
keinginan kita. Dan, semuanya terdoku- 
mentasi dengan sangat baik dalam sebuah 
halaman manual sepanjang hampir 4000 
halaman. 

Apa yang kita bahas kali ini hanyalah 
beberapa tip mendasar. Anda selalu bisa 
membaca manual Mplayer untuk penggu- 
naan lebih lanjut (halaman manual MPlayer 
tergolong sangat lengkap). Selamat men- 
coba! 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 02/2005 77 


Info Harga 


10/100MBPS SWITCH 
IBM xSeries 226-1AA Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 512MB DDR2-400 Reg ECC, US$ 2450 3COM 3016470 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged US$ 133 
Dual Channel U320 SCSI, 73GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 16MB ATI VGA, 3COM 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged US$ 148 
GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 530W 3COM 3C16475A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port 4- Gigabit 2port, US$ 313 
IBM xSeries 226-1BA Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 512MB DDR400 Reg ECC US$ 2600 Unmanaged 
Dual Channel U320 SCSI, 73GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 16MB ATI VGA, 3COM 3C16476A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 48port -- Gigabit 2port, US$ 637 
GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 514W redundant 1--1 Unmanaged 
IBM xSeries 235-IXS Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB DDR Reg ECC, US$ 3754 3COM 3C16477 SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 port, Unmanaged US$ 377 
Dual Channel U320 SCSI, 3x 36GB HDD 10K SCSI HotSwap, 48x CD, 8MB 3COM 3C1670108 OfficeConnect Switch 8 port with Gigabit Uplink US$ 123 
ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 660W redundant 1--1 3COM 3C16790 OfficeConnect Dual Speed Switch 5 port 10/100Base-TX US$ 50 
IBM xSeries 306-145 Pentium4 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 256MB DDR333 ECC, US$ 1850 3COM 3C16792 OfficeConnect Dual Speed Switch 16 port 10/100 BaseT US$ 93 
Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 24x CD, 16MB ATI VGA, 3COM 3C16793 OfficeConnect Switch 5port 10/100Base-T, Autosensing US$ 36 
2x GbE NIC, Rackmount 1U Case 300w 3COM 3C16794 OfficeConnect Switch 8port 10/100Base-T, Autosensing US$ 50 
IBM xSeries 345-1XA Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB DDR Reg ECC, US$ 2650 3COM 3C16981A SuperStack III Switch 3300, 12x10/100baseT, Manageable, US$ 795 
Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI HotSwap, 24x CD, 8MB ATI VGA, Autosensing 
2x GDE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Rackmount 2U Case 350w 3COM 3C17203 SuperStack III Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) US$ 915 
IBM xSeries 345-1XC Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB DDR Reg ECC, US$ 2900 3COM 3C17204 SuperStack 3 Switch 4400 48 port US$ 2150 
Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI HotSwap, 24x CD, 8MB ATI VGA, 3COM 3C17206 SuperStack 3 Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) US$ 610 
2x GDE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Rackmount 2U Case 512W 3COM 3C17300 SuperStack III Baseline 4226T 10/100 Switch 24port 4- US$ 433 
IBM xSeries 346-114 Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 1GB DDR2-400 Reg ECC, US$ 3987 2 port 10/100/1000, Manageble, Autosensing 
Dual Channel U320 SCSI, 2x 36GB HDD 10K SCSI HotSwap, 24x CD, 16MB 3COM 3C17304 SuperStack III Switch 4228G 24 Port 4 2x 10/100/1000 -- US$517 
ATI VGA, 2x GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Rackmount 2U Case 625W 2 GBIC ports, Manageable 
IBM xSeries 346-21A Xeon 3.2 GHz, L2 Cache 1MB, 1GB DDR2-400 Reg ECC, US$ 3175 3COM 3CR17500-91 SuperStack Ill Switch 3226, 24 port, 10/100Mbps -- US$600 
Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI HotSwap, 8x DVD, 16MB ATI VGA, 2 port Gigabit (2 port UTP or 2 port SFP) 
2x GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Rackmount 2U Case 625W 3COM 3CR17501-91 SuperStack III Switch 3250, 48 port, 10/100Mbps -- US$1,050 
HP ProLiant ML150 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR Reg ECC, US$ 1299 2 port Gigabit (2 port UTP or 2 port SFP) 
Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 8MB ALLIED TELESYN AT-8024 24 port 10/100, Manageable, Stacking US$ 279 
ATI VGA, GbE NIC, 5x HotSwap Drive Cage, Tower Case 450W ALLIED TELESYN AT-8024GB 24 port 10/100 4- 2 x GBIC Slots , Manageable, US$ 629 
HP ProLiant ML150 G2 Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 512MB DDR333 Reg ECC, US$ 1750 Stacking 
Single Channel U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, GbE NIC, Tower Case 600W ALLIED TELESYN AT-8026T 24x 10/100TX, 2x1000BaseTX Enhanced Stacking US$ 499 
HP ProLiant ML330 Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR Reg ECC, US$ 1375 Managed Switch 
Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, ALLIED TELESYN AT-FS708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast Ethernet US$ 59 
GbE NIC, Tower Case 450W Switch 
HP ProLiant ML350 G3 Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR Reg ECC, US$ 1800 ALLIED TELESYN AT-FS708LE 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast US$ 49 
Dual Channel U160 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive Ethernet Switch, Compact Size 
Cage, Tower Case 500w ALLIED TELESYN AT-FS709FC 8 Ports 10/100TX (RJ-45) & 1 Port 100FX US$ 249 
HP ProLiant ML350 G4 Xeon 3.2 GHz, L2 Cache 1MB, 512MB DDR333 Reg ECC, US$ 2550 Fiber (SC) Uplink Unmanaged Switch 
Dual Channel U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive ALLIED TELESYN AT-FS716 16 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast US$ 109 
Cage, Tower Case 725W -Free 512MB PC2700 4 HDD 36 15K (1) during Promo! Ethernet Switch 
HP ProLiant ML370 G3 Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB DDR Reg ECC, US$ 2400 ALLIED TELESYN AT-FS724i 24 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast US$ 199 
Dual Channel U160 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive Ethernet Switch 
Cage, Tower Case 500W CISCO WS-C2948G 48Ports 10/100TX(RJ45)- 2 GBIC Slots, Layer 3 Switch US$5,095 
HP ProLiant ML370 G4 Xeon 3.4 GHz, L2 Cache 1MB, 1GB DDR2-400 Reg ECC, US$ 4675 Catalyst 
Dual Channel U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, CISCO WS-C2950-12 12 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating Catalyst Switch US$ 760 
Tower Case 775W -Free 2nd Processor 3.4GHz -- HDD 36GB 15K during Promo! CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating Catalyst Switch US$ 749 
HP ProLiant ML370R G3 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB DDR Reg ECC, US$ 2700 CISCO WS-C2950C-24 24 Ports, 10/100Mbps With 2 100BASE-FX uplinks, US$ 1865 
Dual Channel U160 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive Catalyst switch, Enhanced Image 
Cage, Rackmount 5U Case 500W CISCO WS-C2950G-24-EI 24Ports 10/100Mbps, 2 GBIC slots, Enhanced Image US$ 2120 
DELL PowerEdge 1800 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 1MB, 256MB DDR2-400 Reg US$ 1425 CISCO WS-C2950SX-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 1000BASE-SX ports, US$ 1525 
ECC, Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, Standard Image only 
16MB ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 650W CISCO WS-C2950T-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 10/100/1000BASE-T ports, US$ 1100 
DELL PowerEdge 1800 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 1MB, 512MB DDR2-400 Reg US$ 2400 Enchanced Image 
ECC, Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 16MB COMPEX CGX-3224 24 Port 10/100 Mbps -- 2 Port Gigabit/Fibre optic module US$ 377 
ATI VGA, GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 675W redundant 1--1 (optional) switch with Integrated Routing capabillity, 12 Gbps backplane capacity, 
DELL PowerEdge 1850 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 1MB, 512MB DDR2-400 Reg US$ 2350 Rack Mount 19”, Port Trunking, Port Based & Tagged VLAN 
ECC, Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 24x CD, COMPEX SXP-2224 WM 24 Port 10 / 100 Mbps Web-based Management Switch, US$ 273 


16MB ATI VGA, 2x GbE NIC, 2x HotSwap Drive Cage, Rackmount 1U Case 
550W redundant 1-1 


VLAN, Port Trungking, 6,4 Gbps backplane capacity, Multi Platform Management, 
Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” 


78 INFOLINUX 02/2005 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Teka-Teki Linux 


eka-Teki Linux 


“Ne yanawa an eat Sajan 


Z ZLUAKAZTMMUS—MKH 
TSO.TMMs«czZExOoOzZON 
OcOoN—-—xXSAxX1MOMrU 
TmOAHZXKSAM—Z2r S—MX 
KAKOwXer1TOS20—m 
AS Po ee Ae Pb te Na 
TeAxd4d4mSOZU0044xS 
AOMZ2 SAXUMUM—MXX 
SM Xx SMSSLMYKIKEMHA 
we una Da Mun koe au Olah 
Dn Shoe Nojan aa 
UAHAMMMONESUPA-—rT 
OmZA4KOMKATUOATTA 
STmcmmrSbdj1MZMUuM 


PLUE RAY 


Berniat mendapatkan Printer Epson C45 Sistem I-Flow atau 
Keyboard Lighting Bluetech dari Blue Ray? Kami menyedia- 
kan 1 buah Printer Epson C45 bagi pemenang pertama serta 1 

buah Keyboard Lighting Bluetech bagi pemenang kedua. 

Baca keterangannya pada kotak di samping. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf-huruf disamping 
tersembunyi beberapa nama window manager 
yang terdapat di dunia Linux. Pada contoh 
disamping diperlihatkan “Gnome'. Arah tu- 
lisan bisa berupa horizontal, vertikal, maupun 
diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri- 
ke-kanan, kanan-ke-kiri, atas-ke-bawah, atau 
bawah-ke-atas. 


Anda tidak perlu mengungkap semua nama 
window manager yang tersedia disamping, 
Anda hanya perlu mengungkap 5 (lima) nama 
window manager saja. Kemudian kirimkan 
jawaban Anda melalui kartu pos ke Redak- 
si InfoLINUX, Jl. Kramat IV No.11, Jakarta 
10430. Jangan lupa agar menyertakan kupon 
Kuis InfoLINUX yang tercantum di halaman 
ini. Kartu pos Anda kami terima paling lam- 
bat tanggal 1 Maret 2005 (cap pos). Kartu 
pos akan diundi dan nama pemenang kami 
umumkan di InfoLINUX No. 04/2005. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasikan 
ke Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui tele- 
pon (021) 315-3731 ext. 40. Pemenang yang 
tinggal di Jabotabek, harap mengambil lang- 
sung hadiahnya di Kantor Redaksi InfoLINUX, 
pada jam kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 
s/d 16.30) dengan menyerahkan identitas diri. 
Bagi pemenang di luar Jabotabek, hadiah akan 
dikirim (ongkos pengiriman hadiah ditanggung 
pemenang). Hadiah yang tidak diklaim hingga 
dua bulan semenjak terbitnya edisi pengumu- 
man ini dinyatakan hangus. 


80 INFOLINUX 02/2005 www.infolinux.web.id 


Pemenang Teka Teki Linux Edisi 12/2004: 
Hadiah Speaker Sonic Gear 
dari Leapfrog 
1. Slamet Ari Wiyogo 

Jl. Kol. Sugiri, Purwokerto 53116 
2. Edy Harimin 

Jl. Kalipasir, Jakarta 10340 
3. Dommy E. Hamid 

Jl. Raya Nias, Kelapa Gading - Jakarta Utara 


EDISI MENDATANG 
InfoLINUX Bulan Depan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 

Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, 

| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 
Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 
Khairuddin, Wisnu A. Prastyanto 
Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 

Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 

Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4632-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 

Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 
PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 
atau software yang Anda miliki ketika meng- 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 

Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


82 INFOLINUX 02/2005 


Dapatkan Edisi 03/2005 


Akses File Lewat 
Jaringan Mz. 


Dalam sebuah jaringan, 

kegiatan saling shar- 
ing file adalah suatu 

hal biasa. Bagaimana 
cara mengakses file-file 
tersebut dengan meng- 
gunakan Linux? 


1”. Samba Share 
can Manager 
Pe 


IAliHome Directories — (Read/write to all known users 


intera (an Printers Printable io everyone 
Create a new ile share Create a new priner share Create a new copy View All 


Global Configuration 


0 o& mM 


Unix Nemorking Windows Authenticalion — Windows to Unix 


vs Fa 


Miscellaneous File Share Printer Share SWAT 
Options Delauts Delaulis 


root logged Into Webmin 0 84 on localhosilocaldomain (Mandrake Linux 8.0) 


Apache Web Server 

Apache merupakan web server yang paling banyak digunakan di 
dunia. Pada edisi mendatang akan diperlihatkan langkah-langkah 
memasang Apache pada sistem Linux. 


ML 


IRC Client 


Siapapun yang sudah kenal dengan Internet, maka pernah menge- 
nal chatting. Aplikasi IRC client di Linux pun tersedia banyak, dari 
Kvirc, Mozilla IRC, Xchat, hingga yang populer Gaim. Manakah 
yang Anda sukai? 


MultiDistro 

Pernah mendengar distro Live CD? Bagaimana jika beberapa distro 
Live CD disatukan dalam satu CD, tentu menarik bukan. Distro 
yang dikembangkan oleh Ionut Sandu dari Romania akan diulas 
pada edisi mendatang dan disertakan sebagai bonus CD. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


www.infolinux.web.id 


